announcement 


Hai semua! Apa kabar? Aku harap kalian sehat-sehat 
ya semuanya. Udah lama banget gak nyapa kalian di 
cerita ini. Kangen banget ngetik cerita ini sambil 
misuh-misuh sendirian tiap kali nginget kelakuan Ara 
yang gak ngerti lagi kenapa aku bikin karakter dia 
kayak gitu :) 


Sebelumnya aku mau meminta maaf untuk para 
pembaca yang mungkin sudah membaca 
announcement sebelumnya, kalo aku bakal revisi ini 
langsung tanpa on going lagi. Tetapi setelah aku 
pikir-pikir kayaknya lebih baik dan lebih seru kalo on 
going. Jadi aku pun bisa tau se excited apa kalian 
baca cerita ini kalo on going. Aku pengen liat gimana 
komenan kalian setiap cerita ini updet. Maaf, 
mungkin sebagian atau bahkan semua dari kalian 
yang baca ini kecewa + kesel dengan hal ini. Aku 
sadar banget aku emang labil dan gak konsisten 
orangnya. Maaf ya, aku emang belum bisa belajar 
dari kesalahan aku yang itu. 


Dan yang pengen banget aku ucapin ke kalian para 
pembaca cerita aku, makasih ya. Makasih udah suka 
cerita alakadarnya aku saat jaman jigeum dulu kala 
:)) kalian yang masih suka komen cerita ini bagus, 
padahal di sisi lain aku suka malu kalo ada yang 
baca cerita ini. Emang gak baik banget, aku kayak 
gak bersyukur gitu kesannya. Maaf sekali lagi. 
Makasih ya buat kalian, karena kalian aku sekarang 
jauh lebih semangat buat nulis walaupun cerita 
sebelah udah gak updet-updet WKWKWKWK. 


Dan untuk revisi insyallah aku bakal mulai revisi di 
pertengahan bulan April kalau gak di awal Mei. Bakal 
aku infoin lagi kok. 


“Iklan? 

Author tanggal 8 Mei ulang tahun. 
“Iklan selesai“ 

HEHEHEHEHE 


Dan aku usahain 5 bab awal aku up langsung. Jadi 
setelah 5 bab itu bakal on going. Kalo aku bisa 
produktif mungkin seminggu 2 kali updet, atau 
bahkan lebih karena aku juga gak pengen ini cerita 
lama-lama selesai revisi kawan. 


Tapi kalo aku gak produktif ya... 
Biasalah.. 


Dan saran aku mending baca lagi hehehe. Soalnya 
bakal aku buat makin misuh, karena Kiranti bakal di 
persembahkan di awal-awal cerita. Biar kita saksikan 
sama-sama bagaimana si aktif mulai kecil itu makin 
membuat masyarakat pembaca cerita ini makin 
misuh. 


Emang si Kiranti tipe-tipe penghuni penthouse yang 
suka bikin emosi jiwa raga kita semua nantinya. Jadi 
stay tuned ya kawan. 


Dan persentase revisi hampir 70% beda sama 
sebelumnya. Ada beberapa visual tokoh yang aku 
ganti, dan namanya juga aku ganti. 


Buat yang nanya "Kak adain gc" Aku udah kepikiran 
kok mau buat, dan kayak emang seru buat kita 
curcol gitu kan.. Tapi aku masih belum tau kapan, 
dan di wa apa di line. Cuman aku masih mikir 
panjang sih, kalo buatnya di wa. Soalnya wa aku 
rame grup kelas belum lagi kan tugas2 padet kawan 
:)) 


Oke segitu dulu ya info dari aku. Bakal aku infoin lagi 
nanti. See you! 


kakak 


COLD DOCTOR SERIES 2 
"Complicated love" 


Tentang penghuni yang kehilangan tempatnya untuk 
pulang. Untuk kamu, mereka dan Siren. 


"Home is where your heart is." 


Bertemu tanpa sengaja, lalu mencintai secara tiba-tiba. 
Begitulah awal mula dari seorang Braga masuk ke dalam 
hubungan 5 tahunnya Siren dan Argan. 


Laki-laki kasanova bernama lengkap Bragantara Limiardi. 
Tidak pernah menyangka akan terjebak dilema mencintai 
seorang dokter bersifat dingin seperti Antasena Siren yang 
sudah memiliki pacar seorang pilot bernama Arganta 
Nugroho. 


Kedua insan yang saling terikat, namun terasa tidak 
memiliki makna. 5 tahun berpacaran, bukan waktu yang 
singkat bagi Siren. Tetapi terasa singkat ketika mengingat 
banyak waktu yang terbuang tanpa memiliki makna. 
Hubungan jarak jauh pun menjadi pemicu suara hati 
keduanya masing-masing yang tidak bisa di ungkapkan satu 
sama lain. 


Banyak yang tertahan dalam hati, membuat mereka terlihat 
sempurna padahal menyimpan banyak keganjalan di hati. 


#Read on : @alvirazp 


bab 0 COLD DOCTOR 


Prolog 


Bagi seorang Athara Vella bertemu dengan dokter dingin tak 
tersentuh seperti Kenzo adalah takdir yang paling baik 
untuknya. 


Namun bagi seorang Regandita Kenzo bertemu dengan 
pasien menyebalkan seperti Athara adalah takdir yang 
menyakitkan. Karena tanpa di duga dan di sengaja, Ara 
membawakan pelangi sekaligus membuka luka masalalu 
dirinya kembali terbuka. 


"DOKTER MAU GAK JADI PACAR SAYA?!" teriak Ara yang 


langsung menyita atensi orang-orang yang ada di lobby 
rumah sakit. 


Cast 
Sehun as Regandita Kenzo 


Yeri as Athara Vella 


Joy as Sashita Kiranti 


Jungkook as Sebastian Niko 


Jin as Abian Sastra Vella 


Lucas as Abimanyu Gentalif 


D.O asPradikta Wicaksono 


Lia as Nadira Diandra 


Author note's 


Ini semua cast yang aku bayangin ya. Kalau kalian ada yang 
gak sreg sama visualnya, kalian bisa bayangin siapa aja 
bebas kok. 


Di versi terbaru cerita ini memang ada visual yang aku 
ganti. Dan beberapa nama yang aku ganti juga. 


Information 


Cerita ini memang aku revisi karena banyak hal. Salah 
satunya typo bertebaran, dan banyak lagi kesalahan dalam 
penulisannya. Kemungkinan revisi bisa 7096 persentasenya. 
Jadi kalau kalian pembaca lama, boleh banget baca ulang. 


Dan untuk pembaca baru selamat menikmati cerita ini 
secara on going ya. 


Jadi untuk pembaca baru yang tanya "kok komenan nya gak 
nyambung?" iya karena aku revisi cerita ini. 


5 bab pertama aku up secara langsung, sisanya on going. 
Jadwal updet random, tapi tenang aja gak bakal lama-lama 
karena aku gak mau cerita ini lama selesainya. 


Social media 


Follow instagram first acc @alvizraputri / second acc 
@semestapunyacerita untuk tau seputar cerita aku. 


Another stories 


Thank you :) 


bab 1 Beginning 
"Untuk awal dari kisah dan hari-hari yang indah." 


- cold doctor series 1 


kakak 


Athara Vella. 


Bener kata orang. Masa-masa paling indah itu, masa-masa 
waktu SMP. Gue yang di saat itu belum kenal yang namanya 
cinta, beban hidup, apalagi perkuliahan yang bawaanya 
pengen loncat ke kali Ciliwung tiap kali skripsi di tolak sama 
dosen. Udah di tolak, di coret-coret pula. Gak tau apa ya, 
buatnya dengan separuh jiwa raga yang udah banyak 
beban hidupnya. 


Beban hidup gue di mulai dari masa-masa SMA. Semua 
temen-temen gue pada saat itu udah punya cita-cita ingin 
jadi apa. Ada yang mau jadi model, dokter, sampai bahkan 
jadi wanita karir yang sukses. Sedangkan gue, gue gak tau 
Cita-cita gue apa, gue mau jadi apa. Gue cuman pengen jadi 
diri gue sendiri dengan versi terbaik. Itu udah lebih dari 
cukup menurut gue. 


Hidup gue selalu tentang hari esok yang tidak pernah ada 
tujuan maupun rencana sebelumnya. 


Kayak, yaudah aja gitu. Jalanin aja, kalo emang ada sesuatu 
yang terjadi di hari itu gue bakal terima. Mungkin emang 


takdirnya udah gitu kali. 


Iya. Gue orangnya gampang banget pasrah sama masalah. 
Seharusnya yang gue lakuin ketika gue lelah dengan hidup 
ini, gue cuman perlu istirahat habis itu gue harus tetep 
ngejalanin pahit manisnya hidup. 


Di sisi lain, gue juga sadar gue anak tunggal. Ada harapan 
besar yang Mama dan Papa gue taruh terhadap gue, 
walaupun mereka emang gak pernah nuntut gue apa-apa, 
tetep aja. 


Gue akan ngerasa gagal jadi anak. 


Mama, Papa, bahkan semua keluarga terlalu protektif 
banget terhadap gue. Membuat gue jadi pribadi yang selalu 
menggampangkan banyak hal di sekeliling gue. Gue selalu 
mengandalkan Abang-abang sepupu gue, sampai-sampai 
gue kadang egois. Gue gak mikir, kalau mereka juga pasti 
punya beban hidup. Dunia mereka ibaratkan selalu 
terbayang-bayang dengan gue. Ngejaga gue, merhatiin gue. 


Kadang pikirian gue selalu pesimis, kira-kira bisa gak ya 
hidup mandiri tanpa keluarga? Ketakutan keluarga, kadang 
berpengaruh juga buat keyakinan gue tentang diri gue 
sendiri. Kadang gue juga pengen bebas, pengen ngelakuin 
hal-hal hasil keringet gue tanpa ada campur tangan 
keluarga. Tapi apa daya gue sebagai cucu perempuan satu- 
satunya dari keluarga Vella. 


Yang berusaha tumbuh, tapi berkali-kali di patahkan dengan 
bayang-bayang keluarga. 


"Tau ah! Ini soal ngeribetin aja. Yang buat soalnya gue 
santet besokan muntah granat tau rasa lo!" 


Apaan coba, soal matematika wajib di suruh ngitung utang 
janda. Yang bener aja, gue utang di kantin sekolah aja gak 
keitung apalagi ngitung utang entah janda siapa itu. 


Meresahkan. 


"Siapa-siapa? Sini Ra, kita santet. Macem-macem dia bikin 
soal perkara utang janda. Emang dikira yang ngerjain soal 
rentenir apa?" 


Raefal Mahaprana Vella. 


Salah satu abang gue yang paling deket. Kita deket ya 
karena temen gibah dia cuman gue, yang lainnya sibuk 
dengan pekerjaan mereka masing-masing. Cuman Kak Efal 
yang hidupnya selalu santai tanpa mikirin beban hidup 
yang ada. Makanya gak aneh kalo Tante Maya makin tua, ya 
karena anaknya demen bikin dia marah-marah tiap hari. 


Kak Efal. Dia emang gak se-pinter Kak Argian, gak se- 
multitalenta Kak Ravel, dan Gak se-profesional Kak Abian. 
Tapi, Kak Efal tuh Kakak yang paling bisa nenangin suasana 
hati gue yang tiba-tiba suka ancur gitu aja. Banyak 
omongnya dia, yang selalu ngisi kesunyian kaum jomblo 
kayak gue. 


"Gak papa jomblo, yang penting yang mau banyak." Kata 
Kak Efal tanpa tau, kalo yang mau sama gue ternyata 
emang gak ada. 


Gue emang soal pacaran selalu gagal, tapi kalo soal deket 
tapi gak jadian gue udah lulus S3. 


Menahan sesak di dada, kalo kenyataannya mereka para 
cowok gak ada yang berani memulai suatu hubungan 


dengan gue karena mereka takut duluan sama abang-abang 
gue. 


Iya. 


Kakak-kakak sepupu gue emang se-posesif itu terhadap gue. 
Mau se-sibuk apa pun mereka, kalo urusan gue itu paling 
nomer satu. 


Ya, walaupun di kesempatan yang ada mereka orang-orang 
brengsek yang bakal bully gue di satu kesempatan yang 
mereka punya. 


"Percuma cantik, kalo gak ada yang mau." 
"Canda cantik. Hahahaha..." 


Si tukang mukulin orang kalo lagi ketawa. Tapi gak bakal 
berani buat lakuin itu ke cewek. 


Sergio Nevantara Vella. 


Siapa yang gak kenal dia? Gitaris dari band terkenal. Si 
multitalenta yang punya badan raksasa. Yang kalo tidur 
matanya kebuka. Iya, beragam macam emang keanehan 
abang-abang gue. 


Banyak yang bilang dia itu boyfriendable banget. Ganteng, 
tinggi, suaranya bagus, multitalenta. Gue aja yang suka 
jalan sama dia serasa abang rasa pacar. 


"Jangan pacaran, gak baik. Kakak gak mau kamu di rusak 
sama cowok." Nah si posesif kalo tau gue lagi suka sama 
cowo, atau ada cowo yang lagi deketin gue. 


Abian Sastra Vella. 


Si bijak dan si baik dari keluarga Vella. Gak heran kalo dia 
jadi dokter spesialis di salah satu rumah sakit ternama. Kak 
Abi ini, Kakak yang paling bisa di ajak ngobrol tenang. Dia 
ibaratkan psikolog pribadi kalo udah deep talk sama gue. 


Orangnya sederhana, padahal Om Firman punya rumah 
sakit sendiri cuman Kak Abi gak mau kerja di sana, dia 
pengen mandiri dan gak mau ngandelin apa yang 
keluarganya punya. 


Dia ini tipikal cowok sabar, lemah lembut. Pokoknya anak 
baik-baik deh. Tapi ya gitu, suka rese kalo soal percintaan 
gue. Dia pasti bakal ceramahin gue dua hari dua malam. 


Karena dia tuh takut, sampe gue kenapa-napa karena salah 
pilih cowok. Karena yang gue tau, Kak Abian punya temen 
yang punya adik perempuan, dan katanya adiknya temen 
dia ini bunuh diri karena dia depresi berat gara-gara di 
perkosa. 


"Hidup itu cuman sekali, Ra.. Cari yang tajir, cakep.. Lo bisa 
aja. Tapi cari yang tau keburukan lo, tapi dia gak milih buat 
pergi, itu yang baik." 


Elnando Javier Vella. 


Gue sama dia lahir di hari yang sama, jadi gak heran kalo 
gue sama dia suka dikira kembar gak sama. 


Muka boleh beda, tapi sifat sama. 


Omah sampe bilang, kalo gue itu El versi cewek karena 
segala tingkah laku kita itu hampir sama. 


El si anak yang gak tau aturan, doyan banget mainin cewek. 
Playboy berkelas itu julukan dia di kampus. Dia keliatannya 
jutek, aslinya buaya darat yang butuh selimut bernyawa. 


Tapi dia kayak gitu, semenjak cewek yang dia jaga banget 
pergi ninggalin dia. 


Gue sama dia emang se-frekuensi. Tapi kita gak se-deket 
gue sama Kak Efal, karena El itu jarang banget kumpul 
keluarga karena suatu alesan. Padahal kalo gue udah 
ketemu dia tuh dunia serasa milik berdua. 


Dan yang terakhir. Si super sibuk tapi juga budak cinta yang 
pengecut. 


Argian Ivander Vella. 


"Kalo suka sama orang mending ngomong dari pada di 
pendem. Soal cinta tuh jangan mau jadi pengecut kalo gak 
mau patah hati." 


Lebih terdengar nasehatnya buat dia sendiri ketimbang buat 
gue. Toh gue gak pernah juga suka terus di pendem dan 
berakhir jadi pengagum rahasia kayak Kak Argian. 


Kak Argian nih tipikal suamiable bisa di bilang. Tajir, good 
attitude, pinter, setia. Cuman sayang kelemahan dia itu gak 
berani ngungkapin perasaan dia yang udah 11 tahun di 
pendem saking dia pengecutnya. 


Paling lemah soal percintaan. Setiap gue mau curhat dia 
pasti selalu bilang: 


"Skip. Kakak aja belum pernah pacaran." 


Pengen ketawa sih, cuman takut karma lagi gue jomblo 
selama 29 tahun kayak dia. 


kakak 


"Yah.. Pak, masa saya gak lolos lagi sih, tes uji 
mengemudinya? Saya udah jago gini kok," ungkap Ara pada 
Pak Obet selaku guru mengemudi Ara. 


"Jago dari Hongkong! Kamu udah 10 kali ujian masih aja 
bawa mobilnya kayak kura-kura abis di sunat tau gak?!" 
jawab Pak Obet kesal. 


Ara tercenga, ia baru tahu ada kura-kura di sunat seperti 
kata Pak Obet barusan. "Lah? Emang ada ya, Pak, kura-kura 
di sunat?" tanya Ara polos. 


Pak Obet yang mendengar pertanyaan Ara pun menatap 
tercenga bahwa muridnya yang berusia 22 tahun percaya 
akan perkataan konyolnya barusan. 


"Ya, gusti. Saya bisa mati mendadak tau gak, ngajarin 
kamu, tuh!" ujar Pak Obet sembari mengelus dadanya. 


Ara menggaruk lehernya yang tidak gatal, merasa kasian 
dengan Pak Obet yang terlihat semakin tua karena selalu 
marah-marah setiap kali ia mengajari dirinya mengemudi 
mobil. 


"Yah, Bapak...," Ara memanyunkan bibirnya. 


"Bapak jangan mati dululah.. Saya kan belum bisa belajar 
mobil. Kalo saya udah bisa, terserah Bapak deh...," lanjut 
Ara membuat Pak Obet untuk kesekian kalinya tercenga 
tanpa bisa berkata-kata lagi dengan pernyataan Ara 
barusan. 


"Saya mau angkat kaki aja, capek ngajarin kamu gak bisa- 
bisa. Yang ada saya yang darah tinggi," keluh Pak Obet. 


"Lah? Kalo Bapak angkat kaki, jalannya pake apa?" tanya 
Ara pada Pak Obet yang sudah memejamkan mata sembari 
menarik napas dalam-dalam guna menahan amarahnya 
agar tidak meledak saat ini juga. 


"Loh? Bapak selain ngajar mengemudi, Bapak juga bisa 
ngebantu orang ngelahirin kayak Bidan tiup-tiup gitu Pak?" 
tanya Ara melenceng membuat Pak Obet menoleh tidak 
mengerti. 


"Apa sih? Siapa juga yang jadi Bidan tiup-tiup, Atharaaaa!! 
Saya nih lagi nahan emosi tau gak?!" 


Ara kembali meringis sembari menggaruk lehernya yang 
tidak gatal. Entah ia harus merasa bersalah, atau malah 
bingung sebenarnya ini semua salah siapa. 


"Haduh.. Saya jadi bingung tau, Pak..," keluh Ara yang tidak 
tahu harus bagaimana agar Pak Obet tidak sampai berhenti 
mengajarinya mengemudi. 


"Sama saya juga bingung, kenapa bisa saya punya murid 
kayak kamu, Athara..." balas Pak Obet sambil memijat 
keningnya. 


Ara lagi-lagi musti menelan ludahnya dalam-dalam melihat 
sepertinya memang Pak Obet sangat kewalahan dengan 
dirinya. 


"Minum obet aja, Pak. Kayak nya Bapak pusing ya?" tawar 
Ara membuat Pak Obet menoleh melotot. 


"OBAT BUKAN OBET! KALO OBET NAMA SAYA! 
KEPANJANGANNYA ROBERTO UJANG WILLIAM!" jelas Pak 


Obet sambil berteriak membuat Ara seketika menutup 
kupingnya. 


"IYA PAK! GAK USAH TERIAK JUGA KALI, ITU MULUT SAYA 
KESELEO MAKANYA SALAH NYEBUT!" balas Ara sama 
berteriak. 


Dan inilah dia.. 
Athara Vella. 


Si murid yang kehilangan ahlaknya. 


KKK 


Setelah perdebatan terjadi, Pak Obet memutuskan untuk 
berhenti bekerja sebagai guru mengemudi Ara. Dan mau 
tidak mau Ara menyerah setelah berapa kali ia berusaha 
mencegah agar Pak Obet merubah keputusannya untuk 
berhenti. Tetapi sayang, Pak Obet memilih menjaga dirinya 
agar terhindar dari serangan jantung setiap kali ia 
mengajari Ara mengemudi. Maka dari itu ia memutuskan 
untuk berhenti saja. 


Ara berkali-kali memukul stir mobilnya, ia bingung sekarang 
siapa yang akan mengajarinya mengendarai mobil. 


"Dasar, Pak Obet asu!" tukas Ara sambil meremat stir 
mobilnya sendiri. 


"Kalo udah gini, pasti Mama sama Papa gak bakalan lagi, 
bolehin gue belajar mobil.. Asu emang!" lagi, Ara terus 
mengumpat. 


Setelah beberapa menit lamanya Ara berfikir, ia memilih 
nekat untuk membawa mobilnya sendiri untuk pulang. 


Entah ia akan selamat atau tidak, yang pasti Ara ingin 
membuktikan kalau ia bisa tanpa adanya Pak Obet. 


"Ya Tuhan.. Kalo semisalnya aku kenapa-napa.. Tolong hp aku 
jangan sampe di buka sama Papa Mama, Ya Tuhan...," 
gumam Ara berdoa sebelum ia benar-benar menyalakan 
mesin mobil. 


Ara menelan ludahnya, kali ini ia benar-benar bertekad akan 
mengendarai mobilnya seorang diri. 


"Hahhh! Bisa yok, bisa!" gumamnya mencoba menepis 
segala pikiran negatif yang ada. 


Dan dengan hati-hati Ara benar-benar menjalankan 
mobilnya itu. la berusaha tetap tenang meski di dalam 
lubuk hatinya terasa seperti ingin berhenti lalu berteriak 
mengeluarkan segala sumpah serapahnya. 


"Bisa, Ra. Lo bisa...," ucap Ara pada dirinya sendiri. 
Ibu tempur is calling.. 


Namun sepertinya, nasib buruk akan selalu mengikuti 
seorang Ara. Suara ponsel yang mengejutkannya mampu 
membuat Ara tidak stabil mengendarai mobil, sehingga ia 
membanting stir lalu menabrak sebuah mobil truk yang 
sedang terparkir manis. 


Brak! 


to be continued 


Finally! Bab pertama dari versi terbaru cerita COLD DOCTOR 
series 1 up juga! Siapa yang nungguin versi terbaru dari 
cerita ini? 


Gimana kesan pertama kalian baca versi terbaru cerita ini? 
Komen please :)) 


Jangan lupa vote dan komen ya. Maaf jika ada kesalahan 
dalam penulisan, atau kata-kata yang mungkin gak baik. 
Kalau ada saran dan kritik bisa langsung komen di bagian 
mana dan dengan kata-kata yang baik ya :) 


Follow instagram first acc @alvizraputri & second acc 
@semestapunyacerita untuk yang mau tau seputar cerita 
aku. 

Kalian mau aku up kapan lagi? Spam komen sebanyak 


mungkin. Jangan lupa juga share cerita ini ke temen-temen 
kalian :) 


Have anice day! Stay safe and stay healthy guys! 


Thank you :) 


bab 2 Bangunnya snow white 
"Makasih, makasih udah bertahan." 


-Regandita Kenzo 


kakak 


Kenzo terlihat berlari dengan beberapa suster ketika 
mendapati kabar bahwa detak jantung Ara melemah. Sontak 
atensi orang-orang yang ada di koridor pun, menjurus pada 
Kenzo yang berlari dengan keringat yang membasahi 
pelipisnya. 


Tatapannya terlihat sangat khawatir. Padahal tadi siang ia 
baru saja mengecek kondisi Ara, semuanya stabil. Tetapi 
mendadak salah satu Suster mengabarinya, kalau detak 
jantung Ara melemah. 


Setibanya pada ruangan rawat Ara, terdengar bedside 
monitor Ara berbunyi. Tanpa basa-basi lagi Kenzo langsung 
mendekat untuk mengecek detak jantung Ara. 


"Sus, tolong siapin defibrilator," ucap Kenzo pada salah satu 
suster. 


"Baik, dok." 


Sedangkan di luar sana keluarga Ara tengah frustasi dengan 
kondisi Ara yang tiba-tiba saja seperti ini. 


"Saya sudah bilang, jangan izinkan Ara untuk belajar 
mengemudi lagi," ucap kakek dengan tatapan nyalang 
mengarah pada kedua orang tua Ara. 


"Kalau sampai ada yang terjadi dengan Ara, saya gak segan- 
segan bawa cucu saya untuk ke luar negeri," ucapannya 
tegas seakan memberi isyarat kalau ia tidak main-main. 


"Kek, itu cucunya lagi sekarat, loh.. Bisa gak, marah- 
marahnya di tunda dulu? Doa Kek.. Doa.. Bukan malah 
marah-marah," ucap Efal yang langsung kena pukul oleh 
Ibunya. 


"Aduh! Mami, sakit tau!" saut Efal mengelus punggungnya. 


"Kamu sekali lagi ngomong, Mami masukin ke kamar mayat 
ya, Efal!" ancam Maya-lbu dari Efal. 


Efal melotot mendengarnya pun merinding. Terlebih Ibunya 
terlihat sedang tidak main-main. 


"Ampun, Mi.. Ampun.." 


Lain halnya dengan situasi di dalam, pikiran para Suster 
sudah terbilang pasrah. Tetapi tidak dengan dokter mereka 
saat ini. Kenzo masih berusaha memacu jantung Ara. 


"Naikin tegangannya, Sus!" printah Kenzo. 


"Dok.. Saya rasa dokter harus sebutin waktu wafat 
pasiennya sekarang," ujar salah satu Suster yang sudah 
berkeyakinan bahwa nyawa Ara tidak dapat tertolong. 
Monitor pasien pun sudah menunjukan garis lurus. 


"Aurora udah gak ada." 


"Pembuluh darah yang putus akibat sayatan pada 
pergelangan tangan pasien, membuat pasien kehilangan 
banyak darah. 


Seketika ingatan-ingatan tentang luka masalalu itu 
terbayang lagi olehnya. Terlebih saat Kenzo melihat wajah 
Ara yang sekilas membayangkan seseorang di masalalu. 


"Naikin tenggangnya!" perintah Kenzo dan mau tidak mau 
Suster pun menaiki tegangan dari alat pemacu jantung 
yang sedang Kenzo gunakan untuk memacu jantung Ara. 


"Bangun.. Kamu harus bangun," ucap Kenzo di dalam hati. 
Keringatnya pun sudah menetes bebas. Pikirannya hanya 
tertuju pada perempuan yang sedang ia tangani saat ini. 


Para Suster yang melihat Kenzo saat ini pun menatapnya 
dengan tatapan iba. Kenzo terlihat masih berusaha sekuat 
tenaga. Lalu selang beberapa saat, akhirnya monitor pasien 
kembali membunyikan suara yang mengartikan kalau detak 
jantung Ara kembali. 


Kenzo menghela nafas lega. Menatap monitor pasien, lalu 
beralih melihat wajah Ara. 


"Makasih, makasih udah bertahan." 


kakak 


"Sabar, ya, Abian...," ucap Dira seraya memeluk Abian 
secara tiba-tiba. Maksudnya itu ingin memberi semangat 
kepada Abian, tetapi Dira yang polos seakan tidak tahu 
kalau hal itu terlihat berlebihan. 


"Eh, buset! Dir... Ya, gak meluk-meluk juga kali," ujar Genta. 
Sontak Diran pun bingung dengan segera melepaskan 


pelukannya. Dilihatnya pun Abian tidak suka di peluk 
dengan sembarang orang. 


"Eh? Kenapa?" tanya Dira bingung. 


"Nanya lagi. Liat tuh, cowok lo... Mukanya udah kayak mau 
nerkam orang!" ucap Genta seraya menunjuk ke arah Dikta 
yang terlihat diam, namun ekspresi wajahnya tidak bisa 
bohong kalau laki-laki itu tidak suka dengan perlakuan Dira 
terhadap Abian. 


"Eh? Gak papa, kan, sayang? Kan, aku cuman kasih 
semangat buat Abian?" tanya Dira. Namun Dikta hanya 
berdeham sebagai jawabannya. la pun bingung, karena Dira 
sedang lama mode tidak peka saat ini. Yang pasti hatinya 
berkata tidak suka melihat Dira memeluk Abian. 


"Tuh, Gen.. Gak papa kok," ucap Dira. 


Genta menghela nafasnya. "Ini dia lagi mode bego apa gak 
peka, sih?" 


"Dua-duanya," jawab Dikta tanpa di ketahui Dira. 
"Dira," panggil Dikta. 
"Iya?" 


"Ayo ikut keluar. Biarin Abian istirahat di sini," ucap Dikta 
seraya menggenggam tangan Dira untuk mengajaknya 
keluar dari ruang rawat Ara. 


"Yaudah, ayo. Bi, gue sama Dikta keluar dulu ya. Semangat! 
Jangan sedih, Fighting!" ujar Dira seraya berjalan keluar. 
Ralat. Dikta yang menarik tangannya agar cepat keluar. 


"Iya." 


"Gue juga, deh.. Sabar ya bro... Ara pasti sembuh kok," ucap 
Genta menepuk bahu Abian. Laki-laki itu pun mengangguk 
sebagai jawabannya. 


Hening. 


Menyisakan Abian dengan Ara yang masih terbaring koma. 
Terlihat jelas perubahan Ara selama 3 bulan lamanya ia 
koma. Pipinya terlihat tirus, juga wajahnya yang pucat. 


Abian menghela nafasnya. Membenarkan rambut Ara yang 
sedikit berantakan. 


"Biasanya malem-malem kamu suka telfon Kakak," ujar 
Abian dengan tatapan sendu menatap Ara yang sedang 
menutup matanya rapat. 


"Cepet sembuh ya, ade kecil..." 


Di saat Abian tengah melamun, suara pintu terbuka 
terdengar jelas membuat lamunannya buyar seketika. 


Kenzo. 
"Lo masih di sini?" tanya Kenzo. 
Abian mengangguk. 


"Ada operasi besar malem ini. Dokter Abraham butuh 
bantuan lo," ucap Kenzo memberitahu. 


Karena pikirannya yang tertuju pada Ara, membuatnya lupa 
akan hal itu. la pun bingung karena Ara tidak ada yang 
menjaga malam ini. Kedua orang tua Ara alias Paman dan 
Bibinya meminta tolong kepada dirinya agar menjaga Ara 
untuk malam ini saja. 


Kenzo yang mengerti dari wajah kebingungan Abian itu, 
lantas menawarkan diri untuk menggantikannya untuk 
menjaga Ara malam ini. 


"Biar Ara sama gue. Lo bantuin dokter Abraham aja," ucap 
Kenzo. 


"Lo serius? Sepupu gue udah pulang duluan. Makanya om 
Revan minta tolong buat jagain Ara malem ini, karna tante 
Sarah sakit." 


"Iya. Lo pergi aja, biar gue di sini jagain Ara." 


Abian terdiam sebentar untuk memikirkan hal itu. Lalu ia 
mengangguk. "Makasih, Ken. Maaf gue ngerepotin lo." 


"Udah tugas gue. Ara itu pasien gue, jadi dia itu tanggung 
jawab gue." 


Setelah itu Abian pergi untuk melakukan operasi besar 
malam itu juga. la mempercayai Ara dengan sahabatnya itu. 


Bunyi monitor sangat terdengar pada ruangan rawat Ara 
yang sunyi ini. Kenzo menghela nafasnya sembari menarik 
kursi untuk ia duduki. 


"Gue harap kalo lo bangun gak nyusahin, kaya sekarang 
yang lo lakuin ke banyak orang..." ucap Kenzo sambil 
melipat kedua tangannya di depan dada. 


Sedangkan Ara masih terus menutup matanya. Belum ada 
tanda-tanda bahwa perempuan itu akan bangun dari masa 
komanya. Semua dokter termasuk dokter Abraham pemilik 
rumah sakit pun, turun tangan untuk Ara. 


Namun mereka semua menyerah. Mereka hanya bisa 
memprediksi kalau sedikit peluang Ara bisa melewati masa 


komanya. Hanya Kenzo yang masih terus bertahan 
menangani Ara. Entah dari mana rasa keyakinan itu, bahwa 
Ara bisa melewatinya semuanya. 


Kenzo mencoba memejamkan matanya. la merasa lelah 
setelah seharian bekerja. Kenzo lebih baik tinggal di rumah 
sakit untuk malam ini, dari pada ia harus pulang dan 
mendengar Ibunya yang menyuruhnya untuk segera 
menikah. 


"Ughh..." suara rintihan yang terdengar sangat lemah 
mampu membuat Kenzo terkejut. 


Mata Kenzo reflek langsung terbuka saat mendengar suara 
seseorang. 


Dan benar. 
Ara tersadar setelah tiga bulan lamanya ia koma. 


"Kamu udah sadar?" Kenzo langsung bangkit dan 
memegang tangan Ara. 


Ara masih berusaha menetralkan pandangannya. Kepalanya 
terasa berat, juga merasakan sekujur badannya terasa sakit. 


"Apa yang kamu rasain?" tanya Kenzo sambil memeriksa Ara 
kondisi Ara. 


Ara tidak menjawab, ia berusaha melihat Kenzo. Dan saat 
pandangannya mulai terbuka sempurna, Ara terkejut bukan 
main. 


"Anjir! Malaikat dari mana ini...," Ara terkejut saat membuka 
mata, ia melihat seorang laki-laki tampan berkulit pucat. 


Kenzo menaikkan satu alisnya, saat mendengar ucapan Ara. 


"Gue dimana?" tanya Ara sambil mengerjap-ngerjapkan 
matanya. 


"Masa iya gue mati? Tapi ini.. Masa gue bisa liat malaikat 
sih? Ih gue mati??" Ara langsung panik seketika. 


Dan sekarang Kenzo mengerti. Ara lupa dengan apa yang ia 
alami tiga bulan yang lalu. la menyangka kalau dirinya 
sudah meninggal. 


"Kamu belum mati," jawab Kenzo datar. 
"Belum? Beneran?? Tapi kok ada malaikat sih?" 


Kenzo berdecak kesal. Baru saja bangun Ara sudah banyak 
tanya, dan itu menyebalkan bagi Kenzo. 


"Malaikat apa sih? Gak ada malaikat. Adanya kamu sama 
saya, ngerti?" jawab Kenzo dengan dingin dan penuh 
penekanan. 


"Kamu..? Saya..? Emang saya siapa? Terus kamu siapa?" Ara 
bertanya dengan tampang bodohnya. 


Kenzo meremat stetoskop yang ia peggang di tangannya 
karena kesal. 


"Kamu Athara Vella. Tiga bulan yang lalu kamu kecelakaan 
yang bikin kamu koma sampe tiga bulan," tutur Kenzo. 


Ara yang mendengarnya pun lantas terkejut. "HAH?! SAYA 
KOMA??" tanyanya sambil berteriak. 


Kenzo terkejut. la langsung menatap nyalang Ara yang 
berteriak di hadapannya. 


"Bisa gak, gak usah teriak? Ini udah malem," ujar Kenzo 
pada Ara. Perempuan itu langsung mengatupkan bibirnya 


rapat-rapat. 
"Maaf.. Saya cuman kaget," saut Ara tidak enak. 


Setelah itu Ara berusaha bangun untuk duduk. Kenzo yang 
melihat Ara berusaha untuk bangun pun segera 
mencegahnya. 


"Jangan bangun, kaki kamu patah." 
"Pantes ngilu," saut Ara. 


Setelah itu Kenzo memberikan Ara gelas yang berisikan air 
putih. Dilihatnya bibir Ara yang kering. 


"Minum yang banyak. Bibir kamu gak kering," perintah 
Kenzo. 


"Cium," celetuk Ara. 

"Apa?" tanya Kenzo yang tidak mendengarnya. 
"Eh? Enggak. Hehe...," cengir Ara. 

"Untung gak denger," ujar Ara pelan. 


"Yang ini saya denger," saut Kenzo dingin membuat Ara 
menoleh kaget. 


Setelah Ara selesai meminum, Kenzo kembali meletakan 
gelasnya. 


"Saya udah cek kondisi kamu. Kondisi kamu stabil. Kalo ada 
apa-apa tinggal pencet tombol ini," ujar Kenzo sambil 
memberitahu Ara agar memencet tombol di dekat ranjang. 


Baru saja Kenzo ingin berbalik badan untuk pergi, tangan 
Ara sudah mencekalnya. Membuat ia menoleh kembali dan 


menatap Ara dengan tatapan bertanya. 
"Dokter mau kemana?" tanya Ara. 
"Panggil Suster." 


"Jangan!" cegah Ara sambil menggelengkan kepalanya. 
Kenzo yang melihatnya pun menaikkan alisnya bingung. 


"Saya takut.. Katanya rumah sakit itu banyak hantunya..," 
ucap Ara dengan wajah ketakutan. 


"Itu cuman di film. Kamu kebanyakan nonton horor," balas 
Kenzo malas. 


"Please.. Saya takut banget," Ara tetap tidak mau di tinggal. 


Kenzo melepas paksa tangan Ara yang mencekal tangannya. 
Membuat Ara terkejut. "Gak usah manja." 


Setelah itu Kenzo berjalan untuk keluar dari ruang rawat 
Ara. Tetapi di langkah ke empat, ia berhenti karena 
mendengar Ara bergumam ketakutan. 


“Ih takut.." 


Kenzo menghela nafasnya. la kembali berjalan menuju 
ranjang Ara dengan tatapan dingin. 


"Sebentar doang. Saya bakal balik lagi. Kamu butuh 
pemeriksaan lagi setelah koma," tutur Kenzo. Dan mau tidak 
mau Ara menghela nafas pasrah, mengangguk membiarkan 
Kenzo pergi. 


Dari awal pemeriksaan, hingga selesai Ara terus menatap 
Kenzo membuat Kenzo menyadarinya. Dua orang Suster pun 
memperhatikan bagaimana Ara menatap Kenzo dengan 
sesekali berbicara dengannya. 


Setelah selesai, Ara meminta Kenzo untuk tidak 
menghubungi keluarganya hingga besok. Karena Ara tahu, 
selama ia koma sudah pasti keluarganya sangat kerepotan. 
Maka dari itu Ara tidak ingin mereka kerepotan untuk 
kesekian kalinya. 


"Tidur. Saya disini," ucap Kenzo dingin pada Ara. Suster 
yang mendengarnya pun saling tatap -terkejut mendengar 
pernyataan Kenzo. 


Ara langsung tersenyum senang lalu ia mengangguk cepat. 


"Makasih ya, pak dokter hehe..." ucap Ara langsung 
membuat raut wajah Kenzo berubah. 


Tatapan mata Kenzo sangat sulit di artikan saat ini. Tiba-tiba 
saja Kenzo merasa de javu saat melihat senyuman juga 
mata Ara saat ini. 


Dari cara Ara tertawa hingga tersenyum manja seperti itu, 
membuatnya teringat akan seseorang. 


"Dokter tidur dimana?" pertanyaan Ara berhasil 
membuyarkan lamunan Kenzo. 


"Saya gak tidur," jawab Kenzo. 


Ara yang mendengar jawaban dari Kenzo pun merasa tidak 
enak, namun ia pun tidak ingin banyak berbicara karena 
dilihatnya Kenzo sangat terganggu. 


Hening. 


Saat Kenzo sedang memejamkan matanya, terdengar suara 
aneh yang berasa dari perut Ara. 


Ya. Ara merasa lapar. 


Ara terkejut mendengar bunyi perutnya yang terdengar 
jelas. la memilih berpura-pura memejamkan matanya 
karena malu takut Kenzo mendengarnya. 


"Saya tau kamu gak tidur," ujar Kenzo membuat Ara terkejut 
lalu menoleh ke arah laki-laki itu. 


"Asu! Denger lagi dia..." gumam Ara dalam hati sambil 
mengerutuki kebodohannya. 


"Kamu laper?" tanya Kenzo perhatian. 


"Hah? Eng..." Ara terlihat menimang-nimang apakah ia 
akan berkata jujur saja, atau tidak. Namun Ara paling tidak 
bisa menahan lapar. 


"Saya gak ada niatan tanya buat kedua kalinya," ucap 
Kenzo dingin. 


Ara yang mendengarnya pun tercenga menoleh ke arah 
Kenzo yang sudah menatapnya dingin dengan kedua 
tangan yang terlipat di depan dada. 


"Serem banget sih... Udah kaya malaikat pencabut nyawa 
aja," celetuk Ara tanpa sadar. 


"Apa kamu bilang?" tanya Kenzo tidak terima. 


"Ha? Enggak.. Tadi ada angin lewat," alibi Ara cepat. la 
mengerutuki mulutnya sendiri yang tidak bisa menjaga 
ucapannya barusan. 


"Tidur," suruh Kenzo dengan tegas. 
“Gak bisa," jawab Ara cepat. 


"Kenapa?" tanya Kenzo malas. 


"Laper..." cengir Ara. Namun Kenzo hanya menampakan 
wajah dinginnya, membuat Ara mati kutu seketika. 


Tak lama kemudian Kenzo bangkit dari posisinya untuk 
mendekat pada Ara. 


"Rumah sakit jam segini gak ada makanan," ucap Kenzo. 
"Yaudah go food," jawab Ara tidak tahu diri. 
Kenzo menatap Ara dengan tatapan kesal. 


"Please." ucap Ara dengan puppy eyes guna memohon 
kepada Kenzo. 


Entah sudah berapa kali Kenzo menghela nafasnya karena 
kesal. Tapi mau tidak mau ia musti merawat Ara malam ini. 


"Kamu suka bubur pake kuah apa enggak?" tanya Kenzo 
sambil membuka ponselnya. 


"Mau mcd," jawab Ara melenceng dari pertanyaan Kenzo. 
Laki-laki dingin itu pun sontak menoleh dengan tatapan 
tajam. 


"Apa?" tanya Ara dengan tampang polos. 


"Kamu itu baru sadar dari koma. Terus bangun-bangun 
minta makanan gak sehat kaya gitu? Kamu mau bikin saya 
kerepotan lagi, kalo kamu kenapa-napa?" 


"Tapi saya gak suka bubur," bohong Ara. 


"Bukan urusan saya," balas Kenzo ketus. la tetap 
memesankan Ara bubur walaupun katanya Ara tidak suka. 


Ara mengerucutkan bibirnya kesal. "“Ganteng-ganteng 
galak." 


"Saya denger," saut Kenzo dingin. 


Ara mengepalkan tangannya kesal, kenapa bisa ada seorang 
dokter se-menyebalkan itu. 


Setelah beberapa saat bubur yang Kenzo pesan untuk Ara 
pun datang. Itu pun Kenzo sendiri yang musti 
mengambilnya ke lobby rumah sakit. 


"Makan yang bener. Abis itu tidur, jangan nyusahin lagi," 
ujar Kenzo pada Ara. 


"Hmm.. Makasih," jawab Ara. Walaupun ia tidak bisa makan 
apa yang ia mau, tetapi ini cukup mengisi perutnya yang 
terasa sangat lapar ini. 


Kenzo kembali ke sofa untuk kembali duduk. la berusaha 
memejamkan matanya kembali walaupun ia tidak 
sepenuhnya tidur, karena selama makan Ara terus berbicara 
sendiri yang mampu Kenzo dengar dengan jelas. 


"Gak enak banget." 

"Apaan nih? Ih! Kacang gak suka gelay..." 

"Pengen mcd huhu..." 

"Dasar galak! Masa minta mcd gak boleh, pelit banget." 
"Ganteng sih.. Tapi sayang, galak." 


Tanpa sadar Kenzo tersenyum kecil saat mendengar sumpah 
serapah Ara selama makan. Kenzo jadi teringat seseorang 
yang mirip sekali dengan 

Ara ketika ia tidak bisa mendapatkan apa yang tak sesuai 
dengan keinginannya. 


to be continued 


Snow white udah bangun nih fren. Pembaca lama pasti tau 
betul siapa yang di maksud aku hehe.. Tokoh yang 
menggambarkan sepertiga dari saya. Tokoh yang buat saya 
yang pada saat itu lagi gak baik-baik aja, jadi ngerasa 
terhibur dengan adanya dia. 


Kalo di tanya kenapa bisa saya buat tokoh perempuan kayak 
Ara, saya juga gak tau fren. Tau-tau terlintas aja di pikiran 
saya yang padet ini. Dan soal Kenzo.. Dia itu 
menggambarkan sepertiga dari orang yang pernah saya 
kagumi. Duh lebay ya saya :) 


Kenapa saya sebut 'sepertiga' aja? Ya masa semua dari saya 
di samain sama Ara :) yang ada saya buka kartu dong fren. 


Jadi gimana? Masih pemanasan ya, fren chapter awal-awal. 
Buat pembaca yang baru baca setengah, terus chapternya 
saya apus mohon bersabar ini ujian . Saya kan lagian udah 
nulis di chapter announcement kalo bakal revisi cerita ini 
dari jauh-jauh hari malah :) maaf ya fren, saya kudu cepet- 
cepet revisi. Malu fren kalo sampe di baca keluarga saya.. 
Isinya sangat meresahkan :) 


Jangan lupa vote dan komen ya. Maaf jika ada kesalahan 
dalam penulisan, atau kata-kata yang mungkin gak baik. 
Kalau ada saran dan kritik bisa langsung komen di bagian 
mana dan dengan kata-kata yang baik ya :) 


Follow instagram first acc @alvizraputri & second acc 
@semestapunyacerita untuk yang mau tau seputar cerita 
aku. 


Kalian mau aku up kapan lagi? Spam komen sebanyak 
mungkin. Jangan lupa juga share cerita ini ke temen-temen 
kalian :) 


Have anice day! Stay safe and stay healthy guys! 


Thank you :) 


bab 3 Protektif 


"Hal-hal kecil yang justru tidak terlihat, padahal memiliki 
arti yang begitu besar bagi seseorang." 


cold doctor series 1 


kakak 


"Liat tuh, si anak bujang...," tunjuk Genta dengan dagunya 
mengarah kepada Kenzo yang tengah melamun. Dira dan 
Dikta pun menoleh bersamaan kearah Kenzo. Terlihat jelas 
Kenzo tengah melamun seraya memainkan pulpen di meja. 


"Kenapa dia, Gen?" tanya Dira. Sedangkan Genta hanya 
mengangkat bahu tidak tahu. 


"Kurang tidur apa ya, dia? Dia kan-" 


"Dira..." sela Dikta lebih dulu. Lantas perempuan polos itu 
pun menoleh ke arah Dikta yang tengah menatapnya 
dingin. 


"Kenapa?" 


Genta di sana memutarkan bola matanya malas. "Pake 
nanya lagi, kenapa. Jelas-jelas dia cemburu, Dir.. Lo 
perhatian sama Kenzo." 


"Loh? Emang iya, sayang?" tanya Dira terkejut. Sedangkan 
Dikta memilih untuk diam. 


"Nanya lagi.. Astaga. Gapapa sumpah, gapapa. Demi alek 
kagak ngapa-ngapa, Dir..." Genta mulai frustasi dengan 
sikap Dira. 


"Lah, apa sih?" Dira tidak mengerti. Memang betul 
perempuan itu tidak mengerti, sebab barus sepuluh menit 
yang lalu Dira terbangun dari tidurnya. 


"Gue jadi lo ya, Dik. Gue loak kali tuh.. Pacar maceman si 
Dira," ucap Genta asal membuat Dira melotot tidak terima. 


"ENAK AJA!" teriak Dira yang sangat keras itu mampu 
membuyarkan lamunan Kenzo di sana. Kenzo lantas 
menoleh tajam mencium bau-bau kalau Genta dan Dira 
akan segera beradu mulut seperti biasa. 


"Dira...," peringat Dikta karena Dira lagi-lagi berteriak. 


"Liat deh, kan.. Genta duluan, kok aku yang di salahin??" 
ujar Dira tidak terima. Padahal Dikta sama sekali tidak 
menyalakan Dira. 


"Aku gak nyalahin kamu." 


"Terus apa?? Kamu gitu terus ke aku, padahal Genta duluan. 
Belain aja terus, aku lama-lama curiga kamu sama Genta 
ada hubungan gelap!" ucap Dira bertubi-tubi. Dikta dan 
Genta yang mendengarnya pun lantas tercenga. Saling 
bertatapan, lalu bergidik ngeri membayangkannya. 


"Heh! Yakali astaga, Dir... gue masih suka batang kali! Pacar 
lo belain gue, ya karena lo salah, suka teriak-teriak. Bukan 
karena ada hubungan gelap anjir...," jelas Genta. Seketika ia 


pun merinding membayangkan kalau dirinya dan Dikta 
memang ada hubungan gelap. 


Lain halnya dengan Dikta, ia hanya diam sembari memijat 
pangkal hidungnya. Dira sama sekali tidak berubah, selalu 
ke kanak-kanakan namun Dikta tidak pernah bisa, tidak 
jatuh cinta setiap harinya dengan Dira. 


Aneh. Tetapi memang cinta selalu membuat segala hal gila 
menjadi suatu hal indah. 


Sedangkan Kenzo memilih keluar dari ruangan dari pada ia 
harus mendengar pertengkaran antara Dira dan Genta yang 
bisa membuat kepalanya ingin pecah. Belum lagi akhir-akhir 
ini Kenzo kurang istirahat karena harus mengurus pasien. 


Kenzo menghela nafasnya saat ia berhasil keluar dari 
ruangan, dimana di dalamnya ada Dira dan Genta. Niatnya 
ke ruangan Dikta ingin membicarakan suatu hal, namun 
ternyata di dalamnya malah ada Genta dan Dira. Jadilah tadi 
Kenzo hanya diam dan malah berakhir melamun. 


kakak 


"Se-ganteng apa, sih... Emangnya?" tanya Freya sahabat Ara 
yang kerap di panggil Ay. 


Alissandra Freya. 


"liiiha! Gak bisa di deskripsikan ke-gantengannya. 
Pokoknya gantengnya gak ngotak!" jawab Ara antusias saat 
membicarakan Kenzo. 


Freya selaku sahabat Ara sejak mereka SMA pun tidak tahu 
bagaimana rupa dari seorang Kenzo. Sejak tadi ia hanya 
mendengarkan cerita Ara semasa dirinya terbangun dari 


koma. la lumayan banyak menceritakan sosok Kenzo kepada 
Freya. 


Hari ini Freya memang datang lagi untuk menemui 
sahabatnya di rumah sakit, setelah Ara mengalami 
kecelakaan yang menyebabkannya koma selama tiga bulan 
lamanya. 


"Gue gak paham, definisi ganteng sampe gak ngotak tuh, 
gimana. Di mata gue yang tetep ganteng cuman Kak Abian. 
Hehehe..," ujar Freya melenceng malah membahas Kakak 
sepupu Ara. 


Ara yang mendengar pernyataan Freya tentang Kakaknya 
pun memutarkan bola matanya malas. Freya masih 
mengharapkan Argian sampai saat ini. 


Lalu mereka kembali bercerita banyak hal yang terlewatkan 
oleh Ara karena dirinya koma saat itu. Adanya Freya sebagai 
figur sahabat setia untuk Ara, membuat Ara selalu percaya 
kalau manusia tidak akan merasa kurang jika mempunyai 
sahabat seperti Freya. 


"Pak Peju galau masa," ucap Freya. 


Ara lantas mengerutkan dahinya bingung. "Galau? Galau, 
kenapa dia?" 


"Iya.. Gara-gara gak ada mahasiswa tukang pembuat onar 
kayak lo, jadi dia galau. Biasanya kan dia marah-marah 
terus, kan gara-gara lo selalu buat dia kesel tiap hari." 


Ara yang mendengar kabar tentang Pak Peju dosennya di 
kampus itu lantas tertawa. "Masa sih, dia galau? Bukannya 
harusnya seneng ya, gue gak ada. Kan gak ada yang buat 
dia kesel kayak biasanya." 


Freya menggeleng tidak tahu. "Ya mungkin, sekesel- 
keselnya dia sama lo, tetep aja kali.. Ngerasa kehilangan 
mahasiswa meresahkan kayak lo." ucap Freya pada Ara, lalu 
mereka tertawa bersama. 


Setelah banyak sekali pembicaraan di antara Ara dan Freya, 
akhirnya Freya memutuskan untuk pulang karena hari 
sudah semakin sore. 


"Lo gak papa, kalo gue pulang? Nanti yang jagain lo siapa?" 
tanya Freya sebenarnya tidak enak hati meninggalkan Ara 
sendirian. Namun di sisi lain, sejak pulang dari kampus ia 
langsung menemui Ara hingga lupa mengabari orang 
tuanya. 


"Gak papa kali.. Bentar lagi juga Mama sama Papa gue 
dateng, kok. Lo pulang aja sana, nanti di cariin lagi," ucap 
Ara. 


"Oh, jadi lo ngusir?" tanya Freya. 


"Iya! Sana.. hush! hush!" balas Ara sembari tertawa dengan 
tangan yang tekibas-kibas seolah-olah mengusir. 


"Nghokey.. Nurul pergi..," ujar Freya dramatis lalu tertawa. 
"Hahaha.. Kebanyakan scroll tiktok sih.." 


"Iya nih.. Jadi pengen beli stoberi seharga rumah. Mari kita 
coba..," balas Freya. 


Ara dan Freya pun tertawa, hingga lupa kalau Freya ingin 
pulang sejak tadi. 


"Ah, ketawa mulu. Lama-lama gue gak pulang nih..," ujar 
Freya sembari meredakan gelak tawanya. 


"Iya, gimana sih. Sana pulang. Anak prawan gak boleh 
pulang malem-malem, nanti di culik om-om lagi..," ujar Ara. 


"Kalo om-om nya kayak Argian, sih.. Bisa di di bicarakan 
baik-baik," jawab Freya cengengesan. 


"Yeee.. Semprul!" celetuk Ara. 


"Hehe.. Yauda ya, gue balik. Babay anak asu! Tambah sakit 
ya!" ujar Freya asal membuat Ara tercenga. 


"Maksudnya cepet sembuh," lanjutnya bermaksud mengejek 
Ara. Saat tiba dirinya membuka pintu ruang rawat Ara, ia 
lantas terkejut hampir terhuyung kebelakang karena ada 
seseorang di depannya. 


"Hah mayat!" teriak Freya terkejut melihat Kenzo. 


Kenzo yang melihat Freya masih dengan keterkejutannya 
karena melihat dirinya pun, hanya bersikap datar -tidak 
peduli dengan Freya yang hampir kena serangan jantung 
karenanya. 


"Kenapa, Ay?" tanya Ara di sana yang belum melihat Kenzo. 


Seketika Freya pun tersadar, ia langsung berdeham 
menyadari wajah Kenzo yang terlihat sangat dingin 
sekarang. 


"Situ... Dokternya, Ara?" tanya Freya. 


Kenzo tidak menjawab, ia hanya mengangguk sebagai 
jawaban dari pertanyaan Freya. 


"Oooh. Saya kira tadi mayat hidup..," ucap Freya namun di 
akhir kalimat ia memelankan suaranya. 


"Kenapa gak masuk, dok?" 


"Mau." 
"Terus kenapa gak masuk?" tanya Freya heran. 


"Kamu ngalangin jalan saya," jawab Kenzo ketus membuat 
Freya dengan segera menyingkir untuk memberikan Kenzo 
jalan untuk masuk ke ruangan rawat Ara. 


"Yee.. Ganteng-ganteng jutek! Dasar, mayat hidup!" tukas 
Freya lalu pergi. 


Di sisi lain Ara yang sedang meminum boba pemberian 
Freya pun terkejut hingga muncrat karena kedatangan 
Kenzo. "Loh, dokter?!" 


Kenzo menatap Ara dingin, lalu menghela nafas. "Tadi temen 
kamu?" tanya Kenzo pada Ara. 


Ara yang masih tercenga pun lantas mengangguk 
mendengar pertanyaan Kenzo barusan. "Kenapa, dok?" 


"Gak. Kalian sebelas dua belas." 


Ara mengerutkan dahinya tidak mengerti. "Maksudnya?" 
tanya Ara, bukannya menjawab Kenzo malah menatap tajam 
Ara yang tengah memegang minuman boba. 


"Dari siapa ini?" tanya Kenzo segera merebut minuman boba 
yang baru saja Ara minum, itu pun muncrat karena Ara 
terkejut dengan kedatangan Kenzo. 


"Ehh.. Itu dari, Freya tadi," jawab Ara kaget saat Kenzo 
merebut minuman bobanya. Lalu tanpa basa-basi lagi, 
Kenzo berjalan menuju tempat sampah lalu membuang 
minuman Ara. 


Lantas Ara tercenga, lalu berteriak kepada Kenzo, "IH KOK DI 
BUANG?!" ucap Ara tidak terima saat Kenzo membuang 
minuman kesukaannya. 


"Kamu lupa? Kamu baru aja sadar dari koma kamu, terus 
kamu mau makan dan minum-minuman yang gak sehat 
kayak gitu?" sarkas Kenzo. 


"Yah.. Tapi, tapi kan.. Saya baru minum sedikit," keluh Ara. 
"Bukan urusan saya." 
"Ih jahat banget sih!" ucap Ara kesal. 


Kenzo mendengar ucapan Ara, lantas mendekat lalu 
menghela nafasnya. Tatapannya pun tidak sedingin tadi. 


"Saya bukan jahat. Tapi tanggung jawab saya sebagai 
dokter kamu itu besar. Kalo kamu kenapa-napa, saya yang 
kena imbasnya," tegas Kenzo. 


Ara mengigit bawah bibirnya menahan kesal. Ia tidak ingin 
menatap Kenzo saat ini. 


"Kalo kamu mau egois.. Silahkan minum lagi, tapi kalo kamu 
kenapa-napa, inget. Banyak orang yang khawatir sama 
kamu," ucap Kenzo berusaha menyadarkan Ara. 


Ara menoleh menatap Kenzo dengan tatapan kesal. "Dokter 
khawatir sama saya?" tanya Ara. 


Kenzo terdiam. Tatapan Ara padanya, seketika 
mengingatnya dirinya dengan seseorang. 


"Aurora.." 


Ara mengerutkan dahinya, saat mendengar Kenzo 
menyebutkan nama seseorang. 


"Hah? Siapa tuh??" tanya Ara. Namun seketika Kenzo 
tersadar, dengan segera ia memalingkan tatapannya dari 
Ara. 


Entah kenapa Kenzo kembali mengingat luka masalalunya 
saat melihat Ara. Akhir-akhir ini pun, Kenzo kembali 
terbayang-bayang seseorang yang sudah lama pergi dari 
hidupnya. 


"Dok?" panggil Ara. 


"Apa?" saut Kenzo dengan dingin. Ekspresi wajahnya 
kembali dingin seperti biasa, padahal Ara tadi melihat Kenzo 
menatapnya dengan tatapan hangat. 


"Dokter... Gak papa?" tanya Ara hati-hati. 
"Gak papa." 


"Masa sih?" tanya Ara tidak percaya. Bukannya 
mendapatkan jawaban dari Kenzo, Ara malah dapat tatapan 
tajam dari Kenzo. 


"Ih galak banget sih! Orang cuman nanya kok," ucap Ara 
yang menyadari Kenzo menatapnya dengan tajam. 
Sedangkan Kenzo memilih untuk tidak meladeni ucapan 
Ara. 


Ara mengerucutkan bibirnya kesal dengan sikap Kenzo yang 
sangat jutek dengannya. Namun tatapan Ara berubah redup 
saat memperhatikan Kenzo yang tengah sibuk membetulkan 
infusan Ara. 


Kenzo memang terlihat sempurna. Garis rahang yang 
terlihat tajam, hidung yang mancung, juga bibir tipis yang 
lembap berwarna pink. Tidak lupa, Kenzo sangat terlihat 
rapih juga memiliki wangi yang sangat khas. 


"Jodoh siapa ya kira-kira.." 


"Kayaknya.. Jelas jodoh gue.." Ara bergumam tanpa ia sadari 
kalau isi hatinya, ia ucapakan membuat Kenzo dapat 
mendengarnya. 


"Siapa?" tanya Kenzo tanpa menoleh. Ara pun seketika 
tersadar dan mengerutuki kebodohannya. 


"Ha? Eum.. Itu, dok.. Sehun Exo, iya Sehun Exo... Yang 
ganteng membahana itu..," alibi Ara sembari cengengesan. 


Sedangkan Kenzo hanya tersenyum tipis tanpa Ara sadari. 
Di sisi lain, Kenzo tidak menyukai perempuan seperti Ara. 
Berisik, ceroboh, dan keras kepala. Namun di waktu lain Ara 
berhasil membuatnya tidak habis pikir dengan tingkah 
lakunya. 


Hening. 


Beberapa saat setelah itu, terdengar suara seseorang 
membuka pintu ruang rawat Ara. Dan benar saja, terlihat 
kedua orang tua Ara datang. 


"Loh ada dokter ternyata," ujar Sarah- Ibu Ara. 


"Yah elah.. Mama Papa pake segala dateng. Kan momennya 
lagi pas nih, gue berduaan sama dokter..," gumam Ara 
pelan. 


"Gapapa sumpah, gapapa. Demi alek kagak ngapa-ngapa," 
ucapnya kembali tanpa di dengar siapa pun. 


"Iya Bu. Saya cuman pengen ngecek kondisi Athara," jawab 
Kenzo ramah. Berbeda sekali saat Kenzo berbicara dengan 
Ara. 


"Oalah.. Saya kira, dokter lagi ngapelin anak saya, hehehe.., 
ucap Sarah cengengesan membuat Revan-Ayah Ara 
tercenga mendengar pernyataan Istrinya. Bukan hanya 
Revan, tetapi Ara dan Kenzo pun sempat terkejut 
mendengarnya. 


"Mama..," pringat Revan pada istrinya itu. 


"Enggak kok, Mama bercanda. Gausah tegang gitu dok, 
hehe..," ujar Sarah. Sedangkan Ara hanya memejamkan 
mata sembari memijat keningnya -malu dengan tingkah 
laku Ibunya itu. 


"Maaf ya, dok. Mama saya suka ngelawak gitu orangnya. 
Soalnya dulu, mau ikutan stand up comedy gak lolos, 
hehe..," ujar Ara kepada Kenzo, yang membuat Sarah 
langsung menatap tajam anaknya itu. 


"Awas ya, kamu..," ucap Sarah tanpa bersuara. Ara yang 
melihatnya hanya pura-pura tidak mengerti. 


"Bagaimana, dok.. Kondisi anak saya? Apa ada 
perkembangan?" tanya Revan memecahkan kondisi yang 
tidak terkontrol akibat percakapan Ara dan Sarah. 


"Sejauh ini kondisi Athara mulai membaik, Pak. Cuman di 
bagian Kaki memang mengalami patah tulang akibat 
kecelakaan, jadi mengharuskan Athara menggunakan kursi 
roda untuk sementara waktu, mencegah adanya cedera 
lebih parah lagi," jelas Kenzo. 


Revan-Ayah Ara mengangguk mengerti. Lalu ia beralih 
menatap putri semata wayangnya itu. Ara yang mengerti 
dari tatapan khawatir Ayahnya itu, sontak tersenyum seakan 
ia baik-baik saja, walaupun Ara merasa beberapa bagian 
tubuhnya masih terasa sakit. 


"Gak papa kok, Pa.. Aku, kan kuat kayak Papa," ucap Ara 
pada Ayahnya. Revan yang mendengarnya pun tersenyum 
mendengar Ara berkata seperti itu. Namun Sarah di sana 
mencoba menghapus air matanya agar tidak keluar saat ini, 
saat mendengar Ara mengatakan hal itu. 


"Kalo begitu saya izin pamit ya, Pak, Bu..," ucap Kenzo. 
"Iya, dok terimakasih banyak ya," jawab Revan. 


"Oh? Emang udah di periksa, anak sayanya, Dok?" tanya 
Sarah. 


"Sudah, Bu." 


"Gimana? Kepalanya, gak ada yang kenapa-napa kan?" 
tanya Sarah pada Kenzo. 


"Gak papa kok, Bu.. Memangnya kenapa? Apa ada 
keluhan?" tanya Kenzo. 


"Enggak.. Saya takut aja, barangkali otak anak saya geser 
gitu.." 


"MA!" teriak Ara tidak terima. 


"Hehe... Kan bercanda sayang..," cengir Sarah menikmati 
wajah kesal anaknya itu. 


to be continued 


Ini Mama Papanya Ara alias om Revan & tante Sarah. 


Yang tau, gak salah doang.. Sifat Ara kenapa begitu :) 
mewariskan emak bapaknya. 


Jangan lupa vote dan komen ya. Maaf jika ada kesalahan 
dalam penulisan, atau kata-kata yang mungkin gak baik. 
Kalau ada saran dan kritik bisa langsung komen di bagian 
mana dan dengan kata-kata yang baik ya :) 


Follow instagram first acc @alvizraputri & second acc 
@semestapunyacerita untuk yang mau tau seputar cerita 
aku. 


Kalian mau aku up kapan lagi? Spam komen sebanyak 
mungkin. Jangan lupa juga share cerita ini ke temen-temen 
kalian :) 


Have anice day! Stay safe and stay healthy guys! 


Thank you :) 


bab 4 Misi rahasia 


"Tetap tersenyum untuk menutupi luka yang ada, adalah 
kebohongan paling sering di lakukan oleh perempuan 
terutama seorang Ibu." 


cold doctor di series 1 


kakak 


"Sakit?" tanya Kenzo saat mendengar Ara meringis karena 
kakinya terasa sakit. 


Ara mengangguk. "Lumayan." 


Kenzo pun segera menyelimuti kembali kaki Ara. "Istirahat 
aja, jangan banyak gerak nanti nambah sakit." 


"Tapi nanti saya bisa jalan, kan, dok?" tanya Ara takut. 


"Bisa. Asal kamu bisa di kasih tau, dan gak keras kepala," 
jawab Kenzo jutek. 


Ara yang mendengar jawaban Kenzo lantas mengerucutkan 
bibirnya kesal. la bertanya-tanya di dalam hatinya, apa 
Kenzo selalu bersikap dingin dan ketus dengan semua 
orang, atau hanya dengan dirinya? 


"Dok," panggil Ara. 


"Hmm.." 


"Doook!" panggil Ara lagi, namun kali ini sedikit 
meninggikan suaranya. 


"Apa?" barulah Kenzo menatapnya, walaupun tanpa 
ekspresi. Datar. 


"Kalo saya ngomong, liat saya kek. Berasa ngomong sama 
tembok tau gak? Bukan tembok, hantu malahan!" tukas Ara 
kesal. 


"Ya, apa? Kamu mau ngomong apa? Dari tadi juga kamu 
ngomong gak ada abisnya." 


Ara berdecak. "Dokter, kenapa sih kalo ngomong sama saya 
jutek banget? Saya emang buat salah ya?" 


"Biasa aja." 


"Biasa apanya!" ucap Ara kesal. Seperti biasa volume 
suaranya meninggi tepat di depan wajah Kenzo, membuat 
Kenzo menghela nafasnya. 


"Athara Vella," panggil Kenzo. 
"Apa?!" jawab Ara. 


"Jangan teriak-teriak. Saya pusing denger kamu kalo teriak- 
teriak terus." 


Saat Kenzo mengatakan hal itu dengan wajah yang memang 
terlihat lelah pun, langsung membuat Ara mengatupkan 
bibirnya rapat-rapat. 


"Maaf...," Ara sedikit tidak enak dengan Kenzo. 


"Ya." setelah mengatakan itu, Kenzo pergi dari ruang rawat 
Ara, menyisakan keheningan sesaat, sebelum Efal kembali 
dari misi penyembunyian dirinya saat ada Kenzo. 


"Hahhh... Gila.. Lama bener, sih tuh dokter! Kak Efal sampe 
capek ngumpet di kamar mandi, tau gak?!" crocos Efal. 


Ara hanya berdecak memutarkan bola matanya malas. 
Memang benar ia menyuruh Kakak sepupunya itu, 
bersembunyi di dalam kamar mandi agar tidak mengganggu 
sesi ber-duaannya dengan Kenzo tadi. Hampir setengah jam 
lamanya Efal bersembunyi di kamar mandi demi Ara. 


"Lama dari mana coba?! Segitu cuman sebentar tau gak. 
Aku kan mau dia lama-lama. Kak Efal sih, ganggu!" tukas 
Ara. 


Efal yang mendengar Ara menyalahkan dirinya pun, lantas 
tercenga lalu berkacak pinggang. 


"Heh! Kakak udah rela loh.. Ngumpet di kamar mandi, demi 
biar kamu bisa berduaan sama si dokter, dokter itu!" balas 
Efal tidak terima. 


"Halah lebay! Baru gitu doang...," saut Ara. 


"Salah terus.. Lama-lama Kakak loncat juga, nih.. Ke kali 
Ciliwung!" 


"Loncat aja. Gak ada yang peduli juga," ceplos Ara. 
"Bener-bener nih, kutu kupret satu.." 


kakak 


"Ken!" panggil Dira saat melihat Kenzo baru saja keluar dari 
ruangan rawat Ara. 


"Kenapa?" tanya Kenzo. 


"Lo di panggil dokter Abraham," ucap Dira memberitahu 
Kenzo. Di saat yang sama pun ekspresi wajah Kenzo 
langsung terlihat tidak senang. 


"Dimana?" tanya Kenzo. 
"Ruangannya." 


Lalu tanpa basa-basi Kenzo segera bergegas menuju 
ruangan dokter Abraham atau lebih tepatnya, ruangan 
pemilik rumah sakit Salvatore tempat Kenzo bekerja. 


"Iya, Dir... Makasih," gumam Dira sendiri bermaksud 
menyindir Kenzo namun Kenzo lebih dulu pergi. 


"Basa-basi kek, apa kek! Dasar, manusia kutub!" oceh Dira 
karena sikap Kenzo yang begitu dingin dan apatis. 


Genta yang kebetulan lewat pun menatap heran Dira yang 
tengah mengerutuki Kenzo. 


"Kenape lu? Gak waras? Marah-marah sendiri," tanya Genta 
seraya bergidik ngeri. 


"Apa sih!" Dira menoleh ketus saat ada Genta di 
sampingnya. 


"Jutek amat. Pms ya? Eh.. lupa, lo kan tiap hari pms," ejek 
Genta membuat Dira semakin kesal. 


"Pergi lo sana!" usir Dira mendorong Genta. 
"Etdah.. Dir, galak amat sih. Bercanda kali." 


"Gak lucu!" gentak Dira. 


"Kenapa sih? Marah-marah mulu. Sini-sini, cerita sama 
Bapak Dedeh..," tawar Genta yang sebenarnya bermaksud 
mengejek. 


"Gak!" 


"Tuh.. Cewek emang mahluk paling membingungkan. Di 
suruh cerita gak mau, tapi beban hidup di bagi-bagi ke 
orang lain," ujar Genta heran. 


"Ya namanya juga cewek," ucap Dira tidak mau tau. 

"Ya, ya, ya.. Cewek selalu benar.." 

"Emang," balas Dira cepat. 

Genta melirik Dira yang sepertinya memang sedang kesal. 


"Eh, omong-omong... Si Kenzo di panggil dokter Abraham 
lagi?" tanya Genta. Dira mengangguk sebagai jawabannya. 


"Ini perasaan gue doang, apa emang beneran ya.. Dokter 
Abraham sering banget manggil Kenzo..." ujar Genta 
sembari bersidekap dada. 


Dira yang mendengar perkataan Genta lantas memukul 
lengan laki-laki itu. "Julid aja!" 


"Bukan julid.. Tapi.. Ya.. aneh.. Gak, sih?" 


Dira pun mencerna ucapan Genta. Mengetuk-ngetuk 
dagunya dengan jari telunjuk. "Iya.. Sih.." 


"Ah tapi.. Kita harus berfikir negatif, Gen," ucap Dira yang 
membuat Genta menoleh tidak mengerti. 


"Eh.. Maksudnya positif. Hehehe.." 


"Duh.. Dir, jangan buat gue mikir pagi-pagi deh.. Bikin 
kerjaan aja!" Genta yang pusing dengan Dira, memilih pergi 
dari pada ia harus naik darah pagi-pagi ini. 


"YAH KOK GUE DI TINGGAL GEN?! KAN BARU MAU SPILL THE 
TEA!" teriak Dira segera menyusul Genta. 


aaa 
"Abang...," panggil Tari kepada anak sulungnya -Kenzo. 


Kenzo yang sedang makan pun seketika memejamkan 
matanya kala mendengar sebutan itu. Demi apa pun Kenzo 
sangat tidak suka di panggil seperti itu sejak dulu. 


"Bang-" 


"Ma.. Jangan panggil aku dengan sebutan itu lagi," sela 
Kenzo. 


"Emang kenapa? Masa di panggil dede? Apa akang? Ih 
aneh!" gumam Tari sendiri. 


"Ya pokoknya jangan. Aku gak suka." 
"Ih tapi kan.." 


"Ma.." pria paru baya yang biasa di panggil 'Papa' oleh 
Kenzo lantas bersuara ketika mencium bau-bau perdebatan. 


"Apa?" tanya Tari -Ibu kandung Kenzo. 


"Kemarin kamu nanyain Kenzo. Sekarang anaknya udah ada 
malah di bikin kesel," ucap pria paruh baya tersebut. 


Tari yang mendengar ucapan suaminya pun melengkungkan 
bibirnya kesal. 


"Iya, deh.. Mama minta maaf ya, abang.." 


Kenzo yang untuk kesekian kalinya mendengar sebutan 
'abang' untuk dirinya lantas menghela nafas. Lelah kalau 
harus berdebat tentang hal sepele dengan Ibunya. 
Walaupun rasanya sangat kesal ketika ia di panggil dengan 
sebutan seperti itu. Di sisi lain pun, sebutan itu 
mengingatkannya pada masalalu yang membuatnya 
enggan untuk mendengarnya kembali. 


"Jadi gimana? Kamu jadi, mau pindah lagi ke Berlin, nak?" 
tanya Ayah Kenzo. 


Kenzo terdiam sebentar. la pun tidak tahu apakah ini 
keputusan yang benar atau tidak, tentang dirinya ingin 
kembali ke Berlin. 


Tari yang mendengar pertanyaan suaminya itu pun lantas 
menoleh untuk melihat anak laki-lakinya itu. Tari selalu 
berharap anaknya itu tidak benar-benar kembali ke Berlin. 


"Gak tau, Pa. Masih aku pikirin lagi." 


Tari seakan ingin memohon kembali untuk Kenzo agar 
memikirkan kembali keputusannya untuk pergi ke Berlin. 
Tetapi di sisi lain ia tahu bagaimana Kenzo selalu teringat 
kembali dengan trauma masalalunya setiap kali ia pulang ke 
rumah ini. 


"Abang.." seorang perempuan paru baya yang selalu 
menampilkan senyuman di balik segala luka yang ada, 
menggenggam erat tangan anak laki-laki itu. Memancarkan 
tatapan seakan semuanya akan baik-baik saja. 


"Gapapa.. Mama sama Papa gak keberatan lagi kok, kalo 
abang mau pergi. Abang berhak dapetin kehidupan yang 
lebih baik, tanpa takut mikirin bayang-bayang yang selalu 


buat abang takut buat melangkah lebih jauh," ucap Tari. 
Dan di waktu yang sama air mata seorang Ibu itu terjatuh. 


"Ma..." Kenzo segera memegang tangan perempuan paru 
baya di hadapannya itu. Matanya mulai terasa memanas 
ketika mendengar sekaligus menyaksikan bagaimana Tari - 
Ibunya tidak lagi menahan dirinya untuk kembali ke Berlin. 


"Gapapa, Abang. Maafin Mama Papa ya.. Maaf udah buat 
abang sakit sekaligus kecewa." Untuk pertama kalinya Tari 
menyadari satu hal, bahwa mulai saat ini ia merelakan anak 
laki-lakinya untuk pergi melanjutkan hidupnya tanpa takut 
dengan bayang-bayang masalalu. 


Lain halnya dengan Ayah Kenzo. la memilih diam sejak tadi. 
Bukan hanya Tari yang merasa bersalah, bahkan ia pun 
juga. Kesalahan yang mungkin sulit untuk di lupakan oleh 
Kenzo sampai saat ini. 


"Apapun pilihan, Abang.. Mama sama Papa bakal seneng 
kok. Abang barus bahagia ya, Nak..," ucap Tari dengan 
tangan yang mengelus lembut puncak kepala Kenzo. 


"Jangan lupa.. Nikah." 


Baru saja air mata Kenzo ingin keluar dari tempatnya, 
seperti biasa Tari -Ibunya selalu mengacaukan suasana haru. 


"Sempet-sempetnya..," gumam Ayah Kenzo sembari 
meneguk air putih. Lain halnya dengan Kenzo, ekspresinya 
langsung berubah datar. 


"Loh? Gak salah kan, Mama? Masa kamu gak nikah-nikah, 
bang?" tanya Tari dengan wajah polosnya. 


"Ma.. Aku, kan udah bilang..," balas cepat Kenzo yang lelah 
dengan semua ini. 


"Kamu udah 27 tahun loh.. Mama pengen gendong cucu," 
rengek Tari. Kenzo lagi-lagi menghela nafasnya lelah, 
sampai kapan Ibunya tidak mengerti tentang alasan kenapa 
ia tidak ingin memulai suatu hubungan serius untuk saat 
ini. 


"Ma, kalo pengen gendong cucu, gendong aja cucu 
tetangga," celetuk pria paru baya yang tidak lain tidak 
bukan adalah suaminya sendiri. 


"liih... Ogah! Maunya cucu dari anak sendiri, lah.. Yakan, 
Bang?" 


Kenzo hanya menghela nafas lelah, lalu memilih 
melanjutkan acara makan malamnya. 


kakak 


"Nah! Gitu, maksud aku!" seru Ara. 


Abian menghela nafasnya. Sebenarnya ia tidak ingin 
melakukan rencana ini, tetapi apa boleh buat? Ara 
memohon meminta bantuannya, untuk mendekatkan 
dirinya dengan Kenzo. Sungguh, kalau bukan karena Ara 
yang terus merengek selama tiga hari lamanya, Abian 
benar-benar tidak akan pernah melakukan itu. 


Sebab ia tahu, bagaimana Kenzo terhadap perempuan. 
Dingin, ketus, berbicara pun seadanya. Abian tidak bisa 
membayangkan, bagaimana Ara akan selalu menerima kata- 
kata yang menyakitkan yang keluar dari mulut Kenzo. 


"Ra.." Abian menghela nafasnya untuk kesekian kalinya. la 
menatap Ara dengan tatapan penuh keterpaksaan. 


Ara menoleh dengan jurus andalannya. Yaitu, puppy eyes. 


Efal yang melihatnya pun, memutarkan bola matanya 
malas. "Ya, elah.. Jurusnya basi banget, ya." 


"Plis... Kak. Mau ya? ya?" ucap Ara memohon pada Abian. 
Lantas Abian pun, mau tidak mau mengangguk pasrah. 


"Kalo sampe kamu patah hati, jangan cerita ke Kakak," ucap 
Abian sedikit kesal. 


Ara bersorak senang. la menganggukkan kepalanya seraya 
tersenyum lebar. "Tenang aja, Kak. Aku ceritanya ke Kak Efal 
nanti." 


Efal yang mendengar lalu menoleh melotot. "Enak aja! 
Dikira gue gak ada beban hidup apa, ya?!" 


"Ssst! Diem deh, kambing satu berisik amat ya," ucap Ara 
pada Efal dengan mengatainya kambing. 


"Awas aja nih.. Kakak udah bantuin kamu, gak dapet 
warisan Kakek!" ancam Efal dengan berkacak pinggang. 


Abian yang mendengar ucapan Efal lantas menoleh cepat. 
"Apa lo bilang?" 


"Iyalah.. Ara bilang bakal bagi-bagi warisan punya dia dari 
Kakek buat gue. Lumayanlah.. Buat main warnet," jawab Efal 
santai dengan tersenyum lebar. 


Abian yang tidak tahu itu, langsung menoleh menatap Ara 
seakan meminta penjelasan. 


"Boong," jawab Ara tanpa bersuara yang tidak di ketahui 
Efal. 


Setelah itu Abian mengambil ponselnya, mencari nomer 
telfon seseorang yang menjadi target rencana Ara malam 


ini. 
Kenzo. 
"Kakak cuman bantu kali ini aja," ucap Abian tegas. 


"Iya Kakaaaak...," jawab Ara tersenyum senang. 


to be continued 


Gimana buat chapter ini? Udah bab 4 aja ya fren. Bisa tebak 
gak, rencana Ara, Efal, sama Abian apaan? Tunggu Bab 5 ya! 


Jangan lupa vote dan komen ya. Maaf jika ada kesalahan 
dalam penulisan, atau kata-kata yang mungkin gak baik. 
Kalau ada saran dan kritik bisa langsung komen di bagian 
mana dan dengan kata-kata yang baik ya :) 


Follow instagram first acc @alvizraputri & second acc 
@semestapunyacerita untuk yang mau tau seputar cerita 
aku. 


Kalian mau aku up kapan lagi? Spam komen sebanyak 
mungkin. Jangan lupa juga share cerita ini ke temen-temen 
kalian :) 


Have anice day! Stay safe and stay healthy guys! 


Thank you :) 


bab 5 Mission completed 


Dia sederhana, aku menyukainya dan dia tidak 
menyadarinya. 


Athara Vella 


kakak 


Angin malam yang terasa dingin sampai menusuk kulit, 
tidak juga membuat laki-laki yang tengah menikmati angin 
malam itu, untuk masuk ke dalam rumah. la masih tetap 
berdiri memandangi langit dengan gemerlap bintang yang 
menghiasinya. 


Tidak peduli suhu dingin yang bisa jadi akan membuatnya 
sakit, yang pasti laki-laki itu merasa sakit yang paling sakit, 
ialah kehilangan seseorang yang amat kita sayang. 


"Bintang-bintang selalu ada buat bulan, bahkan ketika dia 
ada di fase tergelap nya." 


Luka yang sudah sedikit membaik, malah justru terbuka 
kembali karena hal yang tidak terduga. Ingatan-ingatan 
yang ingin di lupakan, malah justru semakin melekat di 
dalam ingatan yang paling menyakitkan. 


Kenzo memejamkan mata, lalu menghela nafasnya menatap 
langit malam. la selalu menyadarinya, bahwa dirinya tidak 
lagi berada di langit yang sama dengannya. 


Seseorang pemilik senyuman ceria, yang mampu memikat 
siapa saja saat melihatnya tersenyum. Seseorang yang 
bahkan belum sempat menerima kado ulang tahunya. Dan 
berakhir tersimpan hingga saat ini. 


Lamunan Kenzo buyar seketika saat mendengar ponselnya 
berdering. Dengan segera ia memasukan liontin yang 
sedang ia genggam ke dalam saku celana, lalu mengambil 
ponselnya di atas nakas kamar. 


Abian is calling... 


Kenzo menaikan satu alisnya saat melihat nama yang 
tertera pada ponselnya. Ada apa Abian menelfon nya 
malam-malam begini? 


"Ya?" 
"Ken. Lo lagi sibuk gak?" 


Kenzo terdiam sebentar. Tidak biasanya Argan menelfon 
nya, jika tidak ada keperluan mendesak atau urusan 
pekerjaan. 


"Gak. Kenapa emangnya?" 


"O-oh.. Gak sibuk ya? Kalo gitu, gue boleh minta tolong lo 
gak?" 


Aneh. Itu yang terdengar oleh Kenzo saat Abian berbicara. 
Terdengar suara orang lain juga di sana, seperti ada yang 
berbisik-bisik namun tidak dapat terdengar olehnya. 


"Minta tolong apa?" 


"Jadi gini. Malem ini Ara gak ada yang jaga. Ada sih.. 
Cuman gue ada urusan mendadak. Efal.. Dia.. Jaga warnet 
katanya." 


Jelas. Ini seperti bukan Abian yang ia kenal selama ini. 
Biasanya Abian selalu berbicara lancar, dan tidak terdengar 
aneh seperti ini, apalagi meminta tolong hal yang bisa ia 
lakukan kepada orang lain. Kenapa harus dirinya? 


"Terus?" 

"/ya.. Lo bisa gak, temenin Ara malem ini?" 
"Lagi?" 

"H-ha? Maksudnya?" 


Kenzo menghela nafasnya. Saat Ara koma pun, ia selalu 
menemani gadis itu, di saat Abian tidak bisa. 


"Urusan lo sampe kapan?" 
“Gak lama kok.. Paling sampe besok pagi." 


Kenzo terkejut. Apa katanya? Besok pagi? Yang benar saja, 
Kenzo harus menemani Ara hingga besok pagi? 


"Lo bercanda?" tanya Kenzo tidak abis pikir. 
"Y-ya.. Abis.. Gimana? Kasian dia. Tolong ya, bro?" 


"BURUAN DOK! YA ELAH.. SAYA KUDU JAGA WARNET NIH.. 
KALO GAK, SAYA BISA BANGKRUT MALEM INI!" 


Kenzo menjauhkan ponselnya saat ada suara lain yang 
berteriak di dalam ponsel. 


"Tolong ya bro.. Lo doang yang bisa gue minta tolong." 


Kenzo menghela nafasnya. Harusnya malam ini, adalah 
malam yang bisa ia nikmati untuk istirahat. Tetapi harapan 
itu seketika hilang saat Abian meminta dirinya untuk 
menemani Ara. 


"Ya. Gue ke sana sekarang." 
“YESEM 


Kenzo mengerutkan dahinya saat mendengar suara 
perempuan, yang ia kenali siapa pemiliknya. 


"Eh.. Oh, makasih ya, Ken." 


Setelah mengatakan hal itu, Abian pun memutuskan 
sambungannya. 

Kenzo pun segera bersiap-siap berganti pakaian yang lebih 
rapih, namun tetap santai dilihatnya. Lagi pula malam ini ia 
libur, jadi tidak di wajibkan datang menggunakan pakaian 
bekerja seperti biasanya. 


Tari menoleh bingung saat anak laki-lakinya menuruni 
tangga dengan sedikit tergesa-gesa. Kenzo pun terlihat 
sudah mengganti pakaiannya, tidak lagi memakai kaos 
hitam saat tadi ia makan malam bersama kedua orang 
tuanya. 


"Loh? Abang mau kemana?" tanya Ibu Kenzo. 
"Aku harus ke rumah sakit, Ma." 

"Ngapain?" 

"Ada urusan." 


"Ngapain? Katanya libur? Tuh, kan.. Abang bohong. Katanya 
mau libur buat pulang ke rumah," gerutu Tari dengan wajah 


cemberut. 


Kenzo yang sedang mengambil kunci mobil, lantas menoleh 
melihat Ibunya sudah melipat kedua tangannya di depan 
dada. Terlihat wanita paru baya itu kesal dengan dirinya 
yang tiba-tiba ingin pergi. 


"Abian minta tolong aku, buat jagain sepupunya di rumah 
sakit," jelas Kenzo. 


Tari menaikan satu alisnya. "Emang dia gak bisa minta 
tolong orang lain?" 


"Bilangnya sih, gak bisa...," jawab Kenzo yang sebenarnya 
ragu. 


"Loh? Kok gitu?" bingung Tari. 
Kenzo menggeleng tidak tahu. "Aku pergi ya?" 


Tari lantas berdecak kesal. "Kan.. Mama selalu jadi nomer 
dua. Sedih banget, deh.." 


Saat mendengar Ibunya mulai mengeluarkan kata-kata 
dramatisnya Kenzo pun menghela nafasnya lalu tersenyum 
menghampiri Ibunya itu. 


"Mama selalu jadi nomer satu kok. Kali ini aja. Aku gak 
pernah, kan, ingkar janji?" Kenzo memegang kedua tangan 
Ibunya itu. 


Tari menghembuskan nafasnya sebal. "Iya sih.. Kamu emang 
gak pernah ingkar janji. Gak kayak Papa kamu." 


Pria paruh baya yang sedang menonton bola itu, lantas 
menoleh saat mendengar dirinya di bicarakan. 


"Loh? Kok bawa-bawa, Papa, sih?" ujarnya tidak terima. 


"Ya emang, Papa tukang ngibul, kan?" saut Tari. 


Kenzo yang menyadari adanya percikan perdebatan akan di 
mulai, memilih segera pamit untuk pergi ke rumah sakit 
sesuai janjinya kepada Abian. 


"Yauda ya, Ma. Aku pamit." 
"Hmm...," jawab Tari sedikit kesal. 
Kenzo terkekeh, lalu beranjak pergi. 


"Emang sepupunya, Abian siapa, Pa yang sakit? Lebay amat 
minta di temenin segala," cerocos Tari. 


"Ada. Namanya Athara." 


Tari yang sedang menggunakan masker wajah lantas 
menoleh terkejut. Matanya melebar, membuatnya terlihat 
seperti hantu. 


"Astaga Mama!" kaget pria yang tidak lain tidak bukan 
adalah suaminya sendiri. la terkejut saat melihat wajah 
istrinya seperti hantu karena memakai masker wajah. 


"Apa tadi? Athara??" tanya Tari. 
Abraham mengangguk. "Kenapa?" 


"Lah? Emangnya, keluarga Vella punya cucu perempuan??" 
tanya Tari bingung. Karena yang ia tahu keluarga dari Abian 
tidak memiliki keturunan cucu perempuan. 


"Punya. Ketinggalan jaman banget, sih, Mama? Hidupnya 
kayak di jaman jigeum aja...," ucap Abraham. 


Tari yang masih belum nyambung hanya diam. Seketika ia 
berteriak dan untuk kesekian kalinya, laki-laki di 


sampingnya terkejut hingga memegangi dadanya. 
"PA!" 


"Ya Tuhan.. Ma, gapapa sumpah gapapa. Ini jantung Papa 
mau copot tau gak, Ma?!" ucap Abraham. 


"Berarti.. Kalo sepupunya Abian cewek.." 


"ANAK KITA NORMAL PA!!" teriak Tari kali ini tepat pada 
kuping suaminya itu. 


kakak 


Setibanya di rumah sakit, sosok Kenzo langsung menyita 
perhatian orang-orang yang berada di lobby rumah sakit 
dengan kedatangannya. Bahkan hingga para suster yang 
tengah sibuk melayani pasien, hingga menoleh hanya untuk 
melihat sosok dokter tampan yang berhati dingin itu. 


"Jodoh saya itu.." gumam salah satu suster. 


Suster lain yang mendengarnya lantas menoleh. "Irfan 
bachdim bawa palu, astaghfirullahaladzim halu." 


"Bismillah... Tikung sepertiga malam!" 


"Loh? Kok dokter Kenzo masuk? Bukannya malem ini dia 
libur?" 


"Ya ampun.. Dia gantengnya gak manusiawi ya." 
"Udah ganteng, wangi pula. Jadi pengen pelet." 


Kurang lebih seperti itulah ucapan-ucapan yang di lontarkan 
orang-orang, khususnya kaum perempuan yang melihat 
Kenzo datang dengan pakaian yang tidak terlalu formal 
tetapi masih terlihat rapih. Tidak lupa dengan paras 


tampannya, yang mampu memikat hati perempuan mana 
pun saat melihatnya. 


Kenzo sering mendengar para perempuan 
membicarakannya, tetapi ia bukan tipikal laki-laki yang 
senang di puji oleh lawan jenisnya. la bahkan risih 
mendengar banyak perempuan membicarakannya, bahkan 
ada yang sampai terang-terangan dan itu membuatnya 
tidak nyaman. Itu juga salah satu faktor dirinya tidak ingin 
berdekatan dengan perempuan. 


Setibanya di depan kamar rawat Ara, ia mendengar suara 
benda jatuh yang membuatnya langsung masuk untuk 
melihat apa yang terjadi di dalam sana. Dan ternyata saat ia 
masuk, ia melihat Ara yang terjatuh di samping ranjangnya. 


"Aduh!" Ara meringis saat dirinya terjatuh dari ranjang. 
Kenzo yang kebetulan sudah sampai dan melihat Ara 
terjatuh, langsung berlari menghampiri perempuan itu 
dengan khawatir. 


"Kamu gapapa?" tanya Kenzo. 


Ara lantas mendongak untuk melihat Kenzo yang ternyata 
sudah datang. Dengan jarak yang sedekat ini, mampu 
membuat Ara kembali di landa perasaan yang luar biasa. 
Jantungnya berdetak tidak normal saat dirinya di dekat 
Kenzo. 


"Athara." Kenzo memanggil Ara yang malah melamun 
seraya menatapnya. Ara yang tersadar pun, segera 
membuang muka karena ia sadar pasti wajahnya saat ini 
sedang semerah tomat. 


"Kamu kenapa? Kok bisa jatoh?" tanya Kenzo segera 
menggendong Ara ala bridal style karena jika hanya 


membantu Ara berdiri, bisa jadi kaki Ara yang cedera akibat 
kecelakaan akan semakin parah. 


"Eh!" Ara yang terkejut lantas dengan reflek mengalungkan 
tangannya pada leher Kenzo. 


Ini tidak baik. Ara merasakan pipinya memanas, juga 
jantung yang masih berdegup kencang, sekarang malah 
bertambah kencang karena perlakuan Kenzo. 


Tanpa di sadari oleh Ara dan Kenzo, di luar sana Abian dan 
Efal menyaksikan itu semua. Abian dan Efal memang di 
suruh oleh Ara untuk pergi sebelum Kenzo datang sesuai 
rencana mereka. Tetapi untuk adegan Ara terjatuh, itu murni 
memang perempuan itu terjatuh karena tidak seimbang. 


Karma. 


"Liat tuh.. Kelakuan ade lo, Yan," ucap Efal berbisik kepada 
Abian di sampingnya. 


"Bisa-bisanya dia pura-pura jatoh biar di gendong sama si 
dokter, dokter itu," nyinyir Efal. 


Abian yang tahu kalau itu bukan dari rencana mereka lantas 
ingin masuk ke dalam kamar rawat Ara, namun segera di 
tahan oleh Efal. 


"Lo mau ngapain?!" tanya Efal panik. 


"Gue mau samperin Ara. Dia beneran jatoh, bukan pura- 
pura," jawab Abian khawatir takut Ara kenapa-napa. 


"Gak usah ngadi-ngadi lo! Nanti rencana kita, ralat. Rencana 
si kutu kupret gagal yang ada. Kita juga yang di salahin 
sama dia!" tukas Efal. 


"Tapi dia beneran jatoh, bego!" kesal Abian. 


"Ya udah.. Mau gimana lagi? Lo mau apa, dia ngambek. Yang 
ada kita yang kena sama Kakek kalo dia ngambek," saut Efal 
gemas. 


Abian menghela nafasnya. la benar-benar khawatir dengan 
Ara, tetapi di sisi lain ucapan Efal ada benarnya. Bisa-bisa 
rencana mereka akan gagal kalau ia menghampiri Ara 
sekarang. 


"Udah, mending kita balik. Gue udah pasang kamera kecil, 
kok. Jadi si Ara gak bakal macem-macem, apalagi perkosa 
itu dokter," ucap Efal asal. 


Abian menoleh tajam mendengarnya. Lalu ia dan Efal 
memilih pergi sesuai rencana. 


Di sisi lain saat Kenzo sudah membawa kembali Ara pada 
ranjangnya, laki-laki itu langsung berjongkok untuk 
memeriksa kondisi kaki Ara barangkali cederanya semakin 
parah. 


"Kamu kenapa bisa jatoh sih?" tanya Kenzo heran. 


Ara yang masih dalam suasana hati yang tidak terkontrol 
lantas menghirup udara sebanyak mungkin, lalu 
menghembuskan nya hingga Kenzo menyadari hal itu. 


"Kami ngapain?" tanya Kenzo yang tingkah laku Ara yang 
aneh. 


"Huh? Gak papa," jawab Ara berbohong. 
"Gue baper woi, baper!! Anjrit gak peka juga nih.. Manusia 


satu!" ucap Ara yang hanya tertahan di dalam hati. Bahkan 
ia masih belum berani menatap Kenzo. 


"Muka kamu kenapa merah? Kamu sakit?" tanya Kenzo 
sedikit khawatir. Ara yang mendengar pertanyaan Kenzo, 
lantas terkejut dengan segera memegang pipinya. 


Benar saja. 


Pipinya pasti berubah merah karena perlakuan Kenzo tadi 
terhadap dirinya. Bagian tubuh Ara yang tidak bisa 
berbohong ialah kuping dan pipi. 


Di suatu waktu di saat dirinya malu, maka pipinya akan 
memerah. Dan di waktu lain saat ia berbohong, maka 
kupingnya yang akan memerah. 


"Enggak! Gapapa kok. Ini.. Saya kepanasan doang.. lya.. 
bener. Hehe.." 


Kenzo yang tidak percaya, lantas menatapnya dengan 
dingin. la melihat kuping Ara memerah, yang menandakan 
bahwa perempuan itu sedang berbohong. 


"Bohong," ucap Kenzo dengan nada sarkas. 


"Saya gak boong. Saya bukan pinokio yang suka boong, 
kok." jawab Ara yang masih bersikeras menyangkal, bahwa 
dirinya tidak berbohong. 


"Kuping kamu merah." 


Mendengar pernyataan Kenzo, Ara yang terkejut reflek 
memegang kedua kupingnya. 


Dan ya. 


Kali ini ia benar-benar tertangkap basah. 


to be continued 


INFO PENTING 


Buat pembaca baru maupun lama, yang nanya "Kak kok 
ceritanya beda?" "Kak kok ceritanya di ulang?" jawabannya 
iya MEMANG BEDA, tapi bukan DI ULANG. 


Jadi ceritanya memang aku revisi total. Persentasenya 70% 
beda dari versi lama. Kenapa begitu? Ya karna terserah saya 
fren. Kalo yang belum jelas juga, mohon di baca chapter 
announcement yang sodara-sodari. Jadi buat yang masih 
gak paham, coba di baca dulu biarjelas. 


Buat yang nanya Papa Mamanya Kenzo nih aku kasih tau. 


Papanya Kenzo 


Mamanya Kenzo 


Jangan lupa vote dan komen ya. Maaf jika ada kesalahan 
dalam penulisan, atau kata-kata yang mungkin gak baik. 
Kalau ada saran dan kritik bisa langsung komen di bagian 
mana dan dengan kata-kata yang baik ya :) 


Follow instagram first acc @alvizraputri & second acc 
@semestapunyacerita untuk yang mau tau seputar cerita 
aku. 


Kalian mau aku up kapan lagi? Spam komen sebanyak 
mungkin. Jangan lupa juga share cerita ini ke temen-temen 
kalian :) 


Have anice day! Stay safe and stay healthy guys! 


Thank you :) 


bab 6 Bayi besar 


"Sampai detik ini, kamu masih menjadi alasanku untuk tidak 
menerima siapa pun." 


Sebastian Niko 


kakak 


"Makanya jangan batu kalo di kasih tau." Niko terus 
mengomel seraya menyuapi Ara makan siang walaupun 
gadis itu sudah menolak karena ia bisa melakukan hal itu 
sendiri. Tetapi yang namanya Niko akan tetap seperti itu. 


"Iyaaaaa... Ikoooo...," jawab Ara. 


Sebastian Niko. Biasa di panggil oleh Ara dengan sebutan 
Iko sejak mereka kecil. 


"Gue, kan, udah bilang.. Jangan belajar mobil lagi. Naik 
odong-odong aja lo masih jatoh," ucap Niko yang langsung 
di hadiahi pukulan dari Ara. 

"Itu kan waktu kecil!" gerutu Ara. 


"Emang sejak kapan lo gede? Tuh, liat.. Sekarang aja masih 
kayak anak bayi." 


"Ko! Gue tabok ya lo!" ancam Ara dengan segera membuat 
Niko menghindar lalu tertawa menikmati wajah kesal Ara. 


"Gausa ngambek gitu." 
"Sana lo pulang!" usir Ara. 


"Dih, ngusir-ngusir," saut Niko namun Ara hanya diam 
seraya menatap cowok itu dengan tatapan sengit. 


Saat menyadari Ara sudah mencapai titik kesalnya, Niko 
dengan segera mengelus puncak rambut Ara sambil 
tersenyum. 


"Bayi besar gue." 
"Jangan kenapa-napa lagi ya." ucap Niko. Tatapannya sangat 
tulus untuk perempuan di depannya itu. Niko selalu ingin 


menjaga Ara sampai cewek itu benar-benar mendapatkan 
laki-laki yang baik. 


"Ko.." 
"Hm?" 
"Jangan pergi, ya?" pinta Ara. 


Niko tersenyum. "Tadi ngusir, sekarang malah minta jangan 
pergi." 


"Ya tadi, kan, lo nyebelin," ucap Ara. 
Niko tertawa. "Gak kok. Gue gak akan pergi." 
"Janji?" 


"Iya janji." 


"Terus lo kapan punya cewek?" tanya Ara yang langsung 
membuat wajah Niko berubah masam. Cowok itu sungguh 
malas membahas tentang hal ini. Bukan karena ia tidak 
normal, hanya saja Niko tidak ingin lebih dulu mempunyai 
pacar sebelum Ara mendapatkan yang terbaik. 


"Lo nanya terus, kaya kaset rusak," ucap Niko malas. 
"Abis lo jomblo terus, miris gue liatnya," ujar Ara. 


"Apa jangan-jangan lo udah punya cewek, tapi lo gak cerita- 
cerita sama gue ya?!" tanya Ara pada Niko. 


"Yakali.. Apa sih, yang gue sembunyiin dari lo selama ini?" 
tanya Niko. 


"Ya.. Gak ada, sih.. Tapi, Ko. Masa iya cowok kayak lo gak ada 
yang mau?" tanya Ara heran. 


Secara Niko termasuk pada kalangan mahasiswa terkenal di 
kampus mereka berdua. Belum lagi Niko sudah banyak di 
tawari oleh banyak agensi untuk menjadi penyanyi karena 
suaranya yang bagus. 


"Yang mau banyak, tapi gak ada yang kayak dia...," ujar Niko 
sambil mengaduk-aduk makanan Ara. 


Ara menghela nafasnya. "Dia mulu... Gue sampe saat ini 
belum tau gimana mukanya si 'dia' itu. Terlalu misterius, lo 
juga pelit gak kasih tau gue dia siapa." 


Niko berhenti mengaduk makanan Ara. la terdiam untuk 
beberapa saat setelah mendengar ucapan Ara. 


"Se-cantik apa sih, dia? Sampe-sampe lo bucin banget, 
maunya pacar yang kayak dia." 


"Bukan karena dia cantik.. Soal fisik suatu saat bisa aja 
berubah. Tapi kalo hati, mau sampai kapan pun gak akan 
berubah," jelas Niko. 


"Iya gue tau. Lo bukan cowok brengsek," ucap Ara yang 
langsung teringat mantannya saat mengucapkan kata 
'brengsek'. 


Niko terkekeh. "Kayak siapa tuh.." 


"Duh.. Jangan sebut merek. Nanti kuping dia panas lagi, 
gara-gara di omongin," saut Ara. 


"Yang bahas duluan juga siapa." 


"Iya gak lagi," balas Ara namun tatapannya terlihat jelas 
bahwa perempuan itu kecewa. Niko yang menyadari itu 
langsung mencubit pipi Ara. 


"Gak usah mulai, deh... Cowok banyak, lo gak akan rugi 
kehilangan orang kayak dia," ucap Niko. 


"Tega banget ya dia," Ara tersenyum miris mengingat 
kekecewaannya terhadap Farrel. 


Mantan pacarnya. 


"Kan, gue udah bilang, jangan sama dia. Lonya batu. Pake 
segala alesan cowo bakal berubahlah.." sejak awal memang 
Niko melarang Ara untuk dekat apalagi sampai pacaran 
dengan Farrel yang notabennya playboy kelas rendahan 
seperti itu. 


Namun yang namanya Athara Vella tidak akan 
mendengarkan ucapan orang lain sebelum ia benar-benar 
menyesal di akhir. 


Alhasil Farrel bermain di belakang dengan kaka tingkatnya 
Ara yang terkenal sebagai selebgram terkenal. Di waktu 
yang sama, Farrel membuat Ara merasa tidak percaya diri 
sekaligus sakit hati yang luar biasa. 


Sudah di selingkuhi, di buat insecure pula. Definisi sudah 
jatuh tertimpa tangga. 


"Gue kasih tau ya.. Cowok tuh gak akan berubah, mau 
sekeras apa pun lo berusaha ubah dia, dia gak akan 
berubah." 


"Cowok tuh, ibarat kata kayak pasir yang di genggam. 
Semakin di genggam, semakin dia berusaha keluar," lanjut 
Niko. 


"Ya namanya cinta.. Kayak gak pernah jatuh cinta aja lo!" 
Ara malah balik menyalahkan Niko lagi-lagi. 


Niko memutarkan bola matanya malas. "Iya cinta... 
Ngebutain segala hal. Tai aja kadang keliatan kayak coklat." 


Ara lantas memukul lengan Niko. "Gue lagi makan, asu!" 


KKK 


"Kamu beneran suka sama dokter Kenzo?" tanya Argian 
tidak habis pikir dengan Ara. 


"Tau dari mana?" tanya Ara ketika mendapati pertanyaan 
tersebut. Seketika ia langsung menoleh menatap Efal 
dengan tatapan tajam. Efal yang tau ia akan menjadi 
sasaran Ara, memilih mengalihkan pandangannya seolah- 
olah tidak tahu apa-apa. 


"Pasti Kak Efal yang ngasih tau, kan?" tebak Ara. 


Argian menggaruk pelipisnya seraya menoleh menatap Efal 
yang tengah bersiul seakan-akan tidak tahu apa-apa. 


"Gue aja terus... Abian tuh," tunjuk Efal pada Abian yang 
tengah duduk manis lantas menoleh tajam karena Efal 
malah membawa-bawa namanya. 


"Lo yang bener-bener aja, Ra, kalo suka sama orang," ucap 
Elnando. 


"Ya emang ngapa, sih... Gak boleh?" tanya Ara. 

"Ya bukan gak boleh... Kakak, kan, udah bilang dokter Kenzo 
gimana orangnya. Yang ada kamu nanti sakit hati," ucap 
Abian. 


"Iya. Nanti nanges," saut Sergio. 


Ara memutarkan bola matanya malas. la paling benci dalam 
momen dimana Kakak-kakanya itu mulai posesif tentang 
percintaan dirinya. 


"Kemaren di selingkuhin nangisnya kayak apa," ucap Efal. 


"Ya emang di selingkuhin sakit bego!" saut Sergio tidak 
terima. 


"Tauk, nih manusia satu. Belum aja di selingkuhin!" timpal 
Ara. 


"Udah, udah gausah ribut," lerai Argian yang mendengar 
keributan antara Ara, Sergio dan Efal. 


"Dia duluan!" tunjuk Ara pada Efal. 


"Dih? Gue lagi. Gapapa sumpah gapapa," ucap Efal 
mengelus dada. 


"Lo diem, Fal," perintah Argian. 


"Nyenyenye..." Efal memilih memandangi jendela ruang 
rawat Ara dari pada ia harus di salahkan lagi. 


kakak 


"Hari ini kamu makan apa?" tanya Kenzo sambil mengecek 
air infusan Ara. 


"Gak makan yang macem-macem kok," jawab Ara kali ini 
tidak berbohong. 


"Bagus." 


"Bagus doang? Gak di kasih apresiasi gitu?" tanya Ara 
sambil menatap Kenzo. Seketika laki-laki dengan wajah 
dingin itu menoleh untuk menatap Ara. 


"Baru ngelakuin gitu doang harus di apresiasi? Itu juga buat 
kesehatan kamu," jawab Kenzo ketus. 


Ara memanyunkan bibirnya. la menatap Kenzo hingga laki- 
laki itu menyadarinya. 


"Ngapain ngeliatin saya?" tanya Kenzo tanpa menoleh. 


"Abisnya ganteng. Jadi suka," ceplos Ara langsung membuat 
pergerakan Kenzo terhenti. la menoleh menatap Ara dengan 
satu alis yang naik. 


"Ehehehe.. Bercanda. Gak usah baper gitu kali, Pak dokter," 
ujar Ara terkekeh seraya menyenggol lengan Kenzo. 


"Siapa juga yang baper. Kepedean," balas Kenzo dengan 
nada sarkas. 


Ara lagi-lagi harus menguatkan hatinya sekuat semen tiga 
roda. Kuat dan kokoh di saat Kenzo selalu berbicara pedas 
dengannya. 


"Besok kamu harus rontgen kaki," ujar Kenzo memberitahu. 


"Lah?" Ara bingung. Wajahnya sangat tidak terkondisikan 
bagaimana ia tercenga tidak mengetahui hal ini. Kenzo yang 
melihatnya tertawa tanpa sadar. 


Ara yang melihat Kenzo tertawa tiba-tiba, sampai-sampai 
matanya menyipit pun semakin tidak mengerti. 


"Kok ketawa, dok?" tanya Ara bingung namun di sisi lain 
juga ia terpesona dengan ketampanan Kenzo saat tertawa. 
Tidak seperti biasanya, laki-laki itu terlihat sangat manis 
saat tertawa. 


Kenzo masih tertawa tanpa ia sadari dirinya bisa tertawa 
selepas ini di hadapan orang lain. 


"Emang ada yang ngelawak ya?" Ara menggaruk pelipisnya 
yang tidak gatal. 


"Kamu.." Kenzo berusaha menjawab di saat dirinya masih 
tertawa. 


"Saya? Kenapa saya?" tanya Ara. 
"Muka kamu.." tunjuk Kenzo pada wajah Ara. 


"Ha? Kenapa sih? Muka saya cakep? Mirip Ariana Grande?" 
tanya Ara dengan pede. 


Kenzo menggelengkan kepalanya seraya meredakan 
tawanya. Lalu ia menatap Ara. "Muka kamu, jelek." 


Ara tercenga tidak bisa berkata-kata mendengar pernyataan 
Kenzo. 


"Tadi... Muka kamu.. Cengo. Jelek banget. Hahahaha," ujar 
Kenzo sambil tertawa kembali. 


"Anjrit!" Ara melebarkan matanya malu. la langsung 
menutupi wajahnya dengan bantal. 


kakak 


"Lo jadi balik ke Berlin?" tanya Dikta. 
Kenzo terdiam sebentar. "Gak tau." 
"Labil." 


"Nyokap gue udah kasih izin, tapi gue tau dia gak bener- 
bener rela gue pergi lagi," ujar Kenzo. 


"Ya keputusan ada di tangan lo. Lo udah tau, kan, mana 
keputusan yang baik dan enggak? Jangan sampe salah 
ngambil keputusan," balas Dikta. 


Kenzo terdiam. Menatap kosong gelas kaca yang ada di 
hadapannya itu. 


"Sekarang apa lagi yang bikin lo gak bisa pergi? Izin nyokap 
katanya udah dapet. Tunggu apa lagi?" tanya Dikta. 


"Gue..." Kenzo sendiri tidak tahu apa yang membuatnya 
ragu dengan keputusannya untuk kembali ke Berlin. 
Padahal sebelumnya ia sangat yakin dengan keputusannya 
untuk kembali ke Berlin. 


Dikta menghela nafasnya. "Lo gak bisa lari dari masalalu. 
Semakin lo lari, semakin masalalu bakal terus melekat di 
ingatan lo yang paling dalam." 


"Sembuh dari luka bukan dengan cari pergi menghindar, 
tapi dengan cara lo hadapin apa yang buat lo sakit," lanjut 
Dikta. 


to be continued 


Untuk chapter ini aku buat cukup enteng di isi dengan 
kelakuan Kakak-kakaknya Ara. Dan di chapter ini juga aku 
mempersembahkan Sebastian Niko alias Mas Jungkook 
kesayangannya para army. 


Aku mau tau, kira-kira gimana kalo di dunia nyata ada sosok 
Ara yang punya abang-abang super ganteng kayak oppa- 
oppa itu. Yang punya beranekaragam kelakuannya juga. 
Mungkin bakal seru banget ya, tapi sayangnya itu hanya 
sebatas halu :) 


Ada yang nungguin perannya Joy gak? Siap gak? Siap gak? 
Siaplah masa enggak! 


Fyi di versi terbaru ini aku selipin sedikit teka-teki ringan. 
Dari mulai kenapa Kenzo mau balik lagi ke Berlin. Negara 
dimana dia kuliah kedokteran. Dan masih ada lumayan 
banyak lagi di chapter-chapter selanjutnya. 


Tetep stay tuned! 


Jangan lupa vote dan komen ya. Maaf jika ada kesalahan 
dalam penulisan, atau kata-kata yang mungkin gak baik. 
Kalau ada saran dan kritik bisa langsung komen di bagian 
mana dan dengan kata-kata yang baik ya :) 


Follow instagram first acc @alvizraputri & second acc 
@semestapunyacerita untuk yang mau tau seputar cerita 
aku. 


Kalian mau aku up kapan lagi? Spam komen sebanyak 
mungkin. Jangan lupa juga share cerita ini ke temen-temen 
kalian :) 


Have anice day! Stay safe and stay healthy guys! 


